"Jika kita ingin melihat bagaimana sebuah bangsa di depan, maka lihatlah 
pemudanya saat ini... Read and enjoy the book!" 
Muhammad Assad, Pengusaha Muda & Penulis Buku National Bestseller 


Young 
Husnudzon 


pemuda unggulan berpola pikir solusi, berkembang, & maju 


Faisal Hilmi, M.A 


Pendiri Pesantren Gur'an Anamfal 
& Positive Impact Center 


“Kisah-kisah inspiratif dalam buku ini diangkat dari pengalaman Penulis yang 
telah berhasil melalui masa-masa tidak mudah. Itulah yang membuat buku ini 
berisi dan menginspirasi." 

Bachtiar Firdaus, MPP, Executive Director Rumah Kepemimpinan PPSDMS 


PESANTREN OUR AN ANAMFAL 


JB NT 


Ahlul Our'an with Global Vision 


www.anamfalpesantren.com 


Young Husnudzon i 


“Muda, beda dan membawa perubahan. Itulah Bung Faisal. 
Berprasangka baik (husnudzon) adalah hal pertama yang harus kamu 
tanamkan dalam memulai sesuatu. Apapun itu. Gak ada yang gak bisa! 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Saya pun telah 
membuktikannya, sudahkah kamu? Bingung caranya bagaimana? Baca 
buku ini) 

Mumpuni Gati Lintang, Model & Hijaber Activist 


"Pesan yang sangat penting untuk memperbaiki paradigma pemuda 
Indonesia, menggunakan kata kunci "husnudzon" untuk menularkan 
semangat optimisme dan gaya penulisan yang unik dan mudah 
dipahami dari Bung Faisal. Young Husnudzon berhasil membuat siapapun 
yang membaca akan tertular semangat huznudzon-nya dan segera 
mengaktualisasikannya dalam kehidupan." 

Rahmat D. Putranto, Penerima Beasiswa S2 Pemerintah Federasi Rusia 
di Saint-Petersburg State University 


“Ingin menjadi pemuda mumpuni dan bijak dalam bersikap? Bagaimana 
mencari solusi dalam pola pikir zaman serba megah tapi susah 
begini?Buku ini menggugah pola pikir kita dengan kata kata 
bermakna.Patut dimiliki dan diapresiasi.” 

Pipiet Senja, Founder Yayasan Bunda Hadijah & Penulis lebih 175 buku 


"Pemuda adalah modal terbaik yang dimiliki sebuah bangsa. Jika kita 
ingin melihat bagaimana sebuah bangsa di depan, maka lihatlah 
pemudanya saat ini. Buku ini memberikan semangat bagi para generasi 
muda untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. 
Read e£ enjoy the book!" 

Muhammad Assad, Pengusaha Muda & Penulis Buku National Bestseller 


“Menjadi pribadi yang selalu husnudzon tidak hanya memantik 
kesuksesan individu tetapi juga kesuksesan sosial. Karena pemuda 
husnudzon akan membawa spirit yang menggerakan lingkungan. Bung 
Faisal melalui buku Young Husnudzon ini menceritakan kisah-kisah 
inspiratif dan tips untuk menjadikan kita pribadi yang selalu husnudzon. 
Buku ini menjadi salah satu supplement menarik bagi kita yang ingin 
sukses dan bahagia.” 


ii Bung Faisal 


Rohib, Mahasiswa pascasarjana Materials Science & Engineering, 
Yeungnam University Korea Selatan & Wakil Sekjen Komunitas 
Muslim Indonesia (KMI) Korea Selatan 


'Husnudzgon merupakan suatu sikap mental yang menawarkan 
kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi 
dan tindakan kita. Melalui buku ini, dengan teknik penulisan yang 
cerdas tapi mudah dicerna, Bung Faisal memberikan deskripsi yang 
logical dan organized mengenai Why and How to bea 

Young Husnudzon.” 

Hendy Setiono, Pengusaha Muda, Presiden Direktur Kebab Turki Baba 
Rafi 


“Pada buku ini diceritakan banyak sekali realita-realita yang sangat 
bermakna dan menginspirasi para pembacanya dalam mengarungi 
kehidupan. Kisah-kisah yang inspiratif pada buku ini sangat 
bermanfaat dan berkesan bagi pembacanya. Selain itu pembaca juga 
menjadi termotivasi sehingga menumbuhkan semangat baru dalam 
melakukan aktivitas pada keseharian yang kita jalani. Pokoknya keren 
banget buku ini!” 

Muhammad Assegaf, Runner-Up Nokia Create International Competition 
2013 & Co-Founder Elvbit Studio 


“Kisah-kisah inspiratif dalam buku ini diangkat dari pengalaman 
Penulis yang telah berhasil melalui masa-masa tidak mudah. Itulah yang 
membuat buku ini berisi dan menginspirasi Just read it, do it, & changes will 
happen. Stay positive & stay husnudzhon)” 

Bachtiar Firdaus, MPP, Direktur Indonesia Bangun Desa & Executive 
Director Rumah Kepemimpinan PPSDMS 


“Young Husnudzon, dari judulnya saja sudah sangat menarik, dan memang 
benar saat saya selesai membaca buku ini hanya satu kalimat yang 
ingin saya ungkapkan, “I undoubtedlyagree”. Bung Faisal telah mampu 
menyajikan tulisan yang apik, sangat memotivasi dan sarat akan makna. 
Saya sendiri pun sudah membuktikan, bahwa positive thingking will always 
guide you to the right path. Tidak sedikit kesuksesan yang bisa saya raih 
berkat senantiasa husnudzon. So, buat kalian para generasi muda, this 
book is really worth reading.” 


Young Husnudzon iii 


Kusdiana Lusi Kartikasari, Presentator of Asia Pacific CHRIE 
(ApacCHRIE) Youth Conference 2013 at Macau University, China 


Setiap orang pasti memiliki mimpi yang besar. Namun hanya sebagian 
orang yang berani keluar dari zona nyamannya untuk merealisasikan 
apa yang dicita-citakannya. Setiap mimpi besar pasti akan menemui 
beberapa kesulitan. Dan dalam buku ini semuanya dijelaskan dengan 
gamblang dan mengupas tuntas semua problematika yang akan 
memotivasi kita untuk tetap husnudzon dan memberikan gambaran 
bahwa setiap cita-cita yang diimpikan bisa terwujud. 

Indra Aris Oktariawan, Duta Bahari Jawa Barat & lulusan MBA of 
University California, Berkeley, USA 


“Travelling itu layaknya short course yang membentuk perilaku husnudzon. 
Travelling biasanya berdurasi pendek dan membawa kita ke wilayah di 
luar zona nyaman. Ada banyak hal tantangan dan masalah yang 
mungkin muncul dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Misalnya 
kamera kita ketinggalan di kereta, kecopetan, visa on arrival ditolak atau 
nyasar. Kita harus bisa memutuskan secara cepat bagaimana cara 
menyikapi dan mengatasainya agar tetap bisa menikmati travelling. 
Kunci dari semua itu adalah dengan berperilaku husnudzon. Traveling 
buat anak muda bukan hanya akan membuka wawasannya, tapi juga 
akan mendorong kuat untuk belajar dan berperilaku husnudzon.” 

Mutia Nadyah Kurniati, Female Traveller 


“Bung Faisal sangat berdedikasi dan passionate pada pengembangan diri 
pemuda dan remaja. Itu sebabnya ia banyak melakukan kegiatan yang 
akhirnya membawanya menulis buku ini. Buku yang lengkap, mudah 
dicerna dan sangat menginspirasi serta memberi Anda informasi 
tentang husnudzon yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri 
terutama generasi muda. Siswa-siswa saya di SMK ITACO harus 
membaca buku ini dan mengaplikasikannya. Thumbs up for Bung Faisal” 
Susi Sukaesih, Social Entrepreneur, Founder Siswawirausaha.net & 
Kepala Sekolah SMK ITACO Bekasi 


“Kisah-kisah inspiratif dalam buku ini diangkat dari realita nyata 
kehidupan. Penulis juga telah melalui masa-masa tidak mudah dalam 
menapaki datar dan terjalnya kehidupan. Buku ini bukanlah sekedar 
informasi belaka, melainkan aplikatif untuk dipraktekan. Buku ini 


iv Bung Faisal 


begitu menginspirai. Sangat rugi melewatkannya begitu saja. Young 
Husnudzon benar-benar buku yang menakjubkan. Cocok buat hadiah 
untuk teman-teman agar makin tumbuh dan maju. ' 

Prof. Masri Mansoer, MA, Dekan Fak. Ushuluddin, UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 


'During our 20-something years, banyak hal yang membuat kita merasa 
rendah diri dan tidak tahu harus menjadi apa dikemudian hari. 
Kegagalan demi kegagalan terkadang menimbulkan keputusasaan dini 
yang berakibat fatal. Setelah mengilhami setiap cerita yang terkaji dari 
"Young Husnudzon', saya pribadi menyadari bahwa menjadi individu yang 
sukses adalah yang siap untuk memperbaiki keadaan dan siap pula 
untuk menyadari bahwa perbaikan itu tidak akan pernah sempurna 
dan ikhtiar tidak pernah selesai. So, #YukHusnudzon!" 

Nindya Miesye Agita Pasaribu, Indonesian Participant for Nudge Global 
Leadership Challenge, Belanda & Founder of @TweetKuliah 


“Buku ini sangat memberikan energi positif bagi setiap pembacanya, 
khususnya anak muda. Penulis mentransformasikan hal-hal positif 
dengan beberapa contoh ke dalam buku ini untuk lebih mudah 
memaknainya, dan dikemas dengan bahasa yang ringan tapi lugas. Jadi 
untuk semua anak muda di seluruh dunia, Bangun dari tidurmu, raih 
keluargamu, jalin kuat lingkunganmu, tegakkan bangsamu, maka dunia ada dalam 
genggamanmu.” 

Aranda Ara, Navigator Warmedia Group & kreator buku Sarjana 
Muda 


“Generasi emas Indonesia adalah generasi husnudzon, keadaan dimana 
seluruh pemuda Indonesia bisa selalu berfikiran positif dalam 
kesehariannya. Young Husnudzon mampu memberikan impact yang luar 
biasa dalam mengubah cara pandang hidup pemuda Indonesia untuk 
menjadi lebih baik, serta memotivasi para pemuda untuk turut 
berkontribusi menjadi center perubahan demi mewujudkan Generasi 
emas Indonesia. Impressive!!!” 

Alvin Rindra Farie, Postgraduate Student at Universitit Hamburg & 
SAP at Universitit Duisburg-Essen, German 


"Jika kita ingin melihat bagaimana sebuah bangsa di depan, maka lihatlah 
pemudanya saat ini... Read and enjoy the book!" 
Muhammad Assad, Pengusaha Muda & Penulis Buku National Bestseller 


Young 
Husnudzon 


pemuda unggulan berpola pikir solusi, berkembang, & maju 


Pendiri Pesantren @ur'an Anamfal 
& Positive Impact Center 


“Kisah-kisah inspiratif dalam buku ini diangkat dari pengalaman Penulis yang 
telah berhasil melalui masa-masa tidak mudah. Itulah yang membuat buku ini 
berisi dan menginspirasi." 

Bachtiar Firdaus, MPP, Executive Director Rumah Kepemimpinan PPSDMS 


vi Bung Faisal 


YOUNG HUSNUDZON 
Pemuda unggulan berpola pikir solusi, berkembang, dan maju 
Penulis : Bung Faisal 


Editor : Muhtar M. Solihin 
Desain Sampul & Layout : Tim Sadpas Pustaka 
Cetakan I, Agustus 2015 


ISBN : 978-602-73020-0-6 
Diterbitkan oleh: 


SALAFIYYAH 
DARURROHMAH 


FOUNDATION 


rjasama dengan: 


POSITIVE 


Impact cenber 


OFFICE 

Jl. Pesantren No. 32 Pasawahan 

Cirebon 45185 - Indonesia 

Phone: #6231 636230 

HP : t62896 3700 3360 / #62853 5135 5201 


Website: www.positiveimpactcenter.com 
Email: kerjasama.pic@gmail.com 
Twitter: @piccenter 

Facebook: @idpiccenter 


Dilarang mengkopi, memperbanyak dan menerjemahkan 
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari 
penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang. 

All rights reserved. 


Young Husnudzon vii 


Positive Impact Center adalah group usaha layanan pendidikan, 
pelatihan dan pengembangan character building generasi muda 
Youth development). Komunitas Positive Impact Center kami 


menyebutnya Sahabat PIC.' Selamat bergabung membangun 
kebesaran hidup! 


www.positiveimpactcenter.com 


SEND YOUR COMMENT 


Jika Sahabat PIC setelah membaca buku Young Husnudgon merasakan 


manfaat, terinspirasi, tergerakkan, dan mengalami perubahan yang 


lebih baik kitim mantion/ comment ke facebook & twitter Bung Faisal 
di @faisalhilmiab dengan hashtag 
#YoungHusnudzon #YukHusnudzon. 


' PIC diucap pi-ai-si (ejaan English), bukan pic layaknya mengucapkan picisan. 


vili Bung Faisal 
Ucapan Terima Kasih 


Ucapan kesyukuran yang mendalam pada Allah Yang Maha Penyayang 
Saya dilahirkan dalam iman Islam. Dilahirkan di bumi tercinta 
Indonesia. Dilahirkan dalam keluarga besar penuh cinta kasih, tolong- 
menolong dan pengabdian pendidikan pada masyarakat. 


My family, I love you all 
Terima kasih banyak Umi & Abi yang telah mendidik dengan cara yang 
berbeda. Umi atas kasih sayang & do'anya, so love you. 

Terima kasih banyak Wa Fathurrohim, Bi Muhimmah e-Mang Djawahir, Bi 
Muizzah &Mang Wahruddin, Bi Badroh & Mang Fuad, Mang Dodir, Bi Idi & Wa 
9ohar, & Bi Nur Bahiyyah. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan & 
utamanya didikan yang sangat berpengaruh dalam membangun 
kehidupan yang baik & usaha membaikkan masyarakat. 
Terima kasih banyak kehangatan persaudaraan cucu-cucu Abah KH. 
Abdul Rohim, Ang Ain, Ela, Opah, Iis, Bilgis, Iin, Aat, Nisa, Agni, Syarif, Alhajj, 
Ali, Lia, dan Bayyinah. Semoga dapat mencapai cita-cita besar kita dan 
menjadi generasi penerus bangsa yang membawa perubahan lebih baik 
dan signifikan. 


Thanks s0 special for special someone. 
All of my teachers thanks a lot for transfer knowledge & sharing experinces. 


Our Teams, 

Thanks a lotto Tim Positive Impact Center dan Tim gerakan Indonesia 
Mendunia. Tetap semangat dalam realisasikan mimpi-mimpi besar. 
Pantang menyerah. Dare to dreams. Kita yakin bisa menjadi apa yang kita 
inginkan dan membuat bumi jauh lebih baik. Melakukan yang bisa kita 
lakukan sekarang juga. Terima kasih banyak atas kesolidan, 
kebersamaan, kerjasama dan semangat yang terus berkibar. 


Thanks to all friends and people for support. 


Young Husnudzon ix 
Pengantar Penulis : Merayakan Hidup 


Hidup itu selalu bisa dirayakan dan banyak pilihan. Semua keputusan 
ada di tangan kita sendiri. Sekali lagi, hidup itu dikendalikan oleh kita 
sendiri. Allah telah memberikan wewenang kepada Sahabat PIC untuk 
mampu mengubah nasib. Hanya saja, Kita seringnya tidak sadar, 
bahkan membiarkan diri kita begitu larut dalam penderitaan yang 
disebabkan oleh keadaan maupun kekecawaan oleh orang lain. Padahal 
Allah telah memberikan peluang yang besar kepada kita untuk mampu 
menjalankan kehidupan sebaik mungkin sesuai yang tersirat dalam 
surat Al-Bagoroh ayat 185 yang artinya: “Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. 

Gambaran ayat di atas menjelaskan bahwa Allah yang Maha 
Penyayang tidak menginginkan kita hidup dalam kesusasahan. Bahkan 
Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap bisa menikmati 
dan merayakan indahnya hidup ini. “Lah, lalu kenapa masalah dan 
cobaan dari Allah membuat hidup kita susah dan sedih?”. Sahabat PIC 
Sesungguhnya bila kita memiliki keimanan yang teguh, memahami inti 
dari kehidupan dan prinsip dari masalah, maka kita akan tersadar 
bahwa masalah yang ada tidak akan membuat kita susah hati dan 
menderita seperti orang yang paling malang di dunia layaknya cerita di 
sinetron-sinetron atau film. 

Masalah itu adalah rahmat. Masalah yang Allah berikan kepada 
kita dengan tujuan agar hidup kita bertumbuh, berkembang dan maju. 
Contoh nyata masalah-masalah yang Rasulullah alami saat berdakwah 
seperti dilempari kotoran, diludahi, hingga nyawanya terancam 
dibunuh, Rasulullah tetap tidak pernah mengeluh dan selalu 
membalasnya dengan senyuman dan juga doa. Hal tersebut dilakukan 
dengan ikhlas karena Rasulullah menganggap semua masalah tersebut 
adalah rahmat, maka tidak heran orang-orang yang tadinya membenci 
Rasulullah pada akhirnya mencintai dan sangat menghormatinya 
bahkan langsung memeluk Islam tanpa paksaan dan tekanan. 

Dari contoh nyata tersebut, Saya yakin masih banyak yang 
mengatakan, “Yah iyalah, Rasul kan utusan Allah pasti mudah 
melakukan itu. Lah kalau kita kan manusia biasa mana bisa?” 


Xx Bung Faisal 


Percayalah Sahabat PIC, Bila kita berpikir dan memiliki keyakinan 
seperti itu, maka hidup kita akan terwujud seperti itu pula. Akan susah 
untuk mengikuti menjadi pribadi yang mulia seperti itu. 

Allah berfirman dalam hadis Oudsi, “Ana “ingda dzonni “abdi.” yang 
artinya “Aku (Allah) mengikuti persangkaan hamba-Ku.” Disini Imam 
Al-Ourthubi, seperti yang dikutip pakar hadis Ibnu Hajar dalam kitab 
Fathul Baari, menjelaskan bahwa dugaan atau sangkaan yang dimaksud 
adalah “dugaan pasti dikabulkan jika berdoa, diterima jika bertobat, 
diampuni jika memohon ampunan (istighfar), diberi balasan jika 
beribadah sesuai ketentuan”. Imam Nawawi dalam Syarh shahih 
Muslim menambahkan, “dugaan akan diberi kecukupan dalam hidup 
jika ia minta dicukupi”. 

Apabila kita yakin bisa, maka Allah akan memudahkan kita untuk 
bisa. Apabila kita yakin akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan 
maka Allah akan mengizinkan kita untuk berlimpah rezeki. Apabila 
kita yakin bisa belajar di suatu negaera impian, maka Allah akan 
mewujudkannya dengan banyak jalan. 

Saya juga sama seperti Sahabat PIC, kadang merasa hidup ini tidak 
adil. Kenapa hidup ini selalu ada masalah seolah tak pernah berhenti. 
Kenapa anak lain memiliki ayah dan ibu. Sedang saya tidak. Kenapa 
teman-teman ketika ada keinginan apapun selalu dituruti orangtuanya, 
sedang saya tidak. Rasanya hidup seperti ini tidak layak untuk dijalani 
seperti menjadi manusia yang paling sedih dan paling malang di dunia 
ini. 

Namun, seiring berjalannya waktu, bertambahnya ilmu dan 
meluasnya pengalaman. Saya sadar, bahwa kebahagiaan adalah hak kita 
untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Hidup ini sungguh berarti 
untuk dijalani dan diperjuangkan. 

Dalam buku Young Husnudzon ini akan dijelaskan meteri yang 
mencerahkan, menyehatkan jiwa, membahagiakan dan meneguhkan 
kita bahwa hidup selalu dapat kita rayakan. Allah yang Maha Pengasih, 
Maha Kuasa dan Maha Penyayang. SesungguhNya telah memberikan 
segala sesuatu yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. 

Secara prinsip, buku ini memiliki nilai universal yang dapat 
diaplikasikan oleh umat berbagai agama. Juga, ada banyak sisipan 
inspirasi sukses tokoh-tokoh muda dan dunia yang telah menerpakan 


Young Husnudzon xi 


husnudzon (prasangka baik) yang membawanya pada proses yang 
signifikan dan membawanya pada puncak keberhasilan. Kita akan 
melihat bahwa sikap prasangka baik memang bekerja. It's works. 

Semoga buku yang penuh semangat ini mampu menggerakkan para 
pemuda dunia, khusunya pemuda Indonesia, bahwa dengan memiliki 
sikap husnudzon, maka akan mampu mengantarkan pada kebesaran 
hidup dan menjadikan hidup yang lebih baik. Engga pake nanti-nanti dan 
kapan-kapan, melainkan sekarang juga kita terapkan. Dalam waktu 
singkat, lihatlah hidup kita menjadi ajaib. Berubah, Ya, ada perubahan 
yang menggembirakan ke arah yang lebih baik. 

Selain itu, buku ini dapat mengantarkan kita memahami 
pentingnya memiliki sikap husnudzon, memahami manfaat memiliki 
sikap husnudzon, menjadikan hidup yang dijalani dengan penuh 
semangat dan optimis, masalah dipandang bukan sebagai kendala 
melainkan rahmat dan peluang. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menggerakkan kesadaran kita 
bahwa hidup adalah anugerah. Hidup adalah nikmat besar yang Allah 
berikan. Oleh karena itu, tidak layak hidup kita ini diisi dengan 
keluhan dan selalu menyalahkan orang lain. Apalagi sampai 
menganggap bahwa Allah tidak adil pada kita. 


Sahabat PIC, selamat merayakan hidup! 


Bung Faisal, 
Jakarta, 24 Mei 2015 


xii Bung Faisal 


Persembahan Buku 


Buku ini dipersembahkan pada seluruh pemuda dunia, 
khususnya pemuda Indonesia untuk membentuk mental yang 
kuat, jiwa yang kokoh dan visi yang jauh ke depan dalam 
membangun kehidupan yang hebat dan menghebatkan 
lingkungan. 


Young Husnudzon xiii 


Daftar Isi 


APEESIASI sini umma enakan i 
Ucapan Terima KaSih............ooo..ooooooocooo.co.ooWorowo.ooommusn ix 
Pengantar Penulis: Merayakan Hidup ......ooooooooooooooooooooo x 
Persembahan Buku ...o...oooooocooooocoooooocoooooooooomcoo xii 
DAR Ar Isi aren RAN NAN RE xiv 


2. How huSnUd2ON WOFking? .er..ooveeennneeenn rena menenun 1 
&, #SeCATIk IN SPI AS 1 
bi: TSS Asa 14 
Co SEN) AN OERO seb eete anma daa Rain 16 
Cl AnaSAT en BE 18 
B. “ Husnudzon Is My Style same kkal 22 
IL Masalah yang bukan masalah ......oooooooooooooooo 24 
2. Nilai-nilai dasar KUSMUIRON....oooooooooooooocooo 31 
Bo GO OUE SWULON weni nennnnn nan nnn nana nana 35 
A. Pola SU UGLON...oo...nnnnnnnnn nona nenen anna namamu 38 
b. Ciri-ciri pemuda SUUARON eco. menanam 39 
4. Formula positive thinking woo. mma 40 
5. 9 Cara melejitkan sugesti hUSNUIRON.....ooooo.ooooo. 45 
6. Kebiasaan agar selalu positive thinking. 32 
7. Sapu bersih keluhan, ganti dengan rasa syukur ....... 57 
8. Selalu memilih optimis 
9, Terapi KUSMUARON.co..ooovwocoow mena eennen senam mann annannan 
as Teknik: sugesti ema iainakisua ask 
b. Teknik AfiTMASI ...o..oooooooooWo.w nenen 


C. Aku Yang Sekarang 
Ih.» "Berfectiis not berfect Henna bakanasnn 76 
2. Yang mengobati segala IUkA m..ooooooooooooooooooooo 83 


xiv Bung Faisal 


3. Be young husnudzon : Look at the mirdcle ...........o.....o.......... 85 
4. Ciri-ciri pemuda USNUdZON merona. 94 
IP Closing (en nyen nenek kenny ba aa 96 
l Sukses adalah kewajiban, bahagia adalah pilihan ... 98 
SIA al (IKU D1 bau) | MN ANANAN ERA ANE 104 
Daftar Pustaka» stnngsngnuga aan 109 


Tentang Pemilikan umah 112 


Young Husnudzon xv 


#£YukHusnudzon 


Telah diwakafkan Ust. Faisal Hilmi, M.A 
Jika merasakan manfaatnya, 
mohon do'a dan dukungan untuk keberhasilan 
Pembangunan Asrama & Fasilitas 
Santri Penghafal Al-Our'an 
Pesantren Our'an Anamfal, Cirebon 
(wakaf.anamfalpesantren.com) 
Al-Fatihah... 


D DOWNLOAD 


www.anamfalpesantren.com 


JAR dan BEDAH BUKU 
YOUNG HUSNUDZON| 


hja Gaul Berkawan Buku” 


Pembicara 
Milmi,T.I (Penulis Buku Young Hasnndzon) 
 Sirbulasl & 


Perpustakaan Umum Kab Cirebon) 


— SN - — 5 

Mau Mengadakan Bedah Buku KAMPUS 

& Self Development Training? Sea naa 
(Langsung/Z00om) HN NP 


WA 0899-5625-137 / 0823-1999-4847 


Young Husnudzon 1 


Opening 


Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. 
(Bung Karno) 


Semua keberhasilan dan kebesaran diawali dari langkah pertama. 
Tidak ada kesuksesan yang langsung begitu saja terjadi tanpa 
proses. Sekali lagi tidak ada. Kesuksesan memerlukan waktu. 

Dalam buku inilah kunci kesuksesan dimulai dan kebesaran 
hidup di bangun. Sikap busnudgon membuka jalan kesuksesan. 
Husnudgon menjadi kunci rahasia pembuka keberhasilan. Bukan 
arti rahasia sesungguhnya. Karena sebenarnya kita semua sudah 
mengetahuinya, hanya saja kita tidak menggunakannya dalam 
menjalani hidup ini. Salah satu penyebabnya karena anggapan 
banyak orang yang mengira bahwa sikap husnudgon tidak ada 
pengaruhnya dalam hidup ini. 

Anggapan tersebut salah besar, justru sebaliknya bahwa 
husnuzon sangat berpengaruh dalam hidup ini. Saya pun telah 
mengalaminya, merasakan benar manfaatnya. Banyak tokoh besar 
pula yang telah mengalaminya secara langsung. Dalam buku ini 
akan diceritakan pada Sahabat PIC sisipan kisah nyata inspiratif 
tokoh Indonesia dan dunia yang menerapkan prasangka baik 
(busnudgon) dalam menjalani hidup, membuatnya berkembang dan 
maju. Menu sisipan itu kita sebut “#YukHusnudzon! ”. 

Bersiaplah, Sahabat PIC akan merasa tenang dan bahagia 
setelah membaca dan memahami lembar demi lembar buku ini. 
Dan hidup mulai berubah jauh lebih baik dengan menerapkan isi 
buku ini. Ingsyallah. 


2 | BungFaisal 


Husnudzon secara bahasa berarti "Baik 
sangka," sedang lawannya adalah su udzon 
"Buruk sangka'. H usnudzon adalah cara 
pandang seseorang yang membuatnya 
melihat segala sesuatu secara positif. 

no memiliki sikap husnudzon akan 


Seorang yang 
an segala sesuatu dengan 


mempertimbangk | | 
berfikir positif dan hati yang jernih. 
akjubkan. Pi 


Hidupnya sungguh men 


Arti busnudzgon 


Young Husnudzon 3 


#YukHusnudzon! 1 
Febrianti Entrepeneur Muda Yoghurt : 
Kena masalah hutang jadi berkembang 


Febrianti, pengusaha muda yoghurt 


Febrianti atau yang biasa dipanggil Pepew ini memulai usaha 
Almeera Yoghurt pada Maret 2010. Ia benar-benar nekat dalam 
memulai usaha pada waktu itu. Karena memulai usaha di usia 19 
tahun dengan modal hasil hutang Rp 24 juta, jumlah yang sangat 
besar untuk ukuran seorang mahasiswi. 

Ditambah lagi, Pepew tidak mempunyai pengalaman sama 
sekali dalam berbisnis yoghurt. Ia hanya merasa tertantang setelah 
mengikuti training kewirausahaan dengan pembicara Rendy 
Saputra. 


4 Bung Faisal 


Kenekatannya tersebut ternyata dianggap brilian oleh civitas 
akademik di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sehingga ia dinobatkan 
sebagai Ikon Young Womanpreneur. Namun setelah dua bulan 
menjalankan usaha hasilnya tidak memuaskan, bukan keuntungan 
yang didapat melainkan hutang dimana-mana yang datang dari 
para kreditor yang meminta hak mereka untuk dikembalikan. 
Akhirnya dengan berat hati Ia menutup tokonya. 

“Saya seperti disuruh terjun payung, tapi tidak dibekali parasut. 
Setelah saya jatuh dan tak ada yang menolong,” ujar Pepew. Ia pun 
kemudian menemui Rendy Saputra untuk protes. Rendy pun 
mencoba memompa semangat Pepew untuk tetap tegar dan 
mencoba lagi. Tapi hampir tak ada kata yang masuk di ingatan 
Pepew karena saking frustasinya pada waktu itu. 

Pepew pun merenungi nasibnya. Ia merasa orang terbodoh di 
dunia, karena tanpa pengalaman bisnis secuil apa pun berani nekat 
meminjam uang sebesar itu. Selain merasa bingung akan tagihan- 
tagihan hutang yang datang, pergi ke kampus pun merasa malu 
dan merasa hidup terasa semakin berat, karena beban mental yang 
sebelumnya telah dinobatkan sebagai Ikon Young Womanpreneur. 
Renungannya tersebut berujung pada satu kesimpulan bahwa 
hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. 

Bermodal sisa uang Rp 1 juta, Ia pun memulai usahanya 
dengan cara yang menurutnya tak kalah memalukan. Ia membuka 
gerai yoghurt lagi dengan sebuah meja kecil di pinggir jalan di 
dekat rumahnya. Kali ini tanpa ada karyawan yang membantu 
seperti ketika membuka toko di Jalan Trunojoyo. Ia membuka 
“toko” pinggir jalannya pada Agustus 2010 di bulan Ramadhan. 

Niat baiknya untuk melunasi kewajibannya ternyata berbuah 
manis. Diakhir bulan ketika menghitung omzet warung pinggir 


jalannya, ternyata hasilnya cukup mengagetkan. Ia mendapatkan 


Young Husnudzon 5 


omzet Rp 10 juta dari penjualan yoghurt hanya dengan modal sisa 
uang Rp1 juta dan meja 1X1 meter yang dijajakan di pinggir jalan. 
Hasil ini membuat Pepew bersemangat lagi. Rasa malu yang 
sempat menghiasi wajahnya langsung ia tanggalkan dan 
melanjutkan usaha ini dengan percaya diri. 

Dari omzet Rp 10 juta tersebut ia mulai mencicil utangnya. 
Dalam waktu tiga bulan omsetnya terus menanjak dan dia sudah 
bisa membuka gerai lagi di kampusnya. 

Toko meja pinggir jalan menjadi titik balik bagi Pepew. 
Sekarang dia sudah memiliki kedai di Jalan Cihaurgeulis No .4 
Bandung. Selain itu ada dua gerai lagi di Bandung dan masing- 
masing satu di Jakarta dan Cirebon. “Saya sadar sekarang bahwa yang 
bisa membuat saya bangkit itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri,” 
ujarnya semangat. 


Husnudzon Point : 

Walau awalnya Pepew menganggap kesalahan kena hutang 
karena dorongan pembicara di sebuah seminar, yang juga tidak 
melengkapinya dengan cara-cara bila hal terburuk terjadi. Setelah 
Ia sadar bahwa keputusannya adalah tanggungjabawnya sendiri. 
Masalah hutang yang menimpanya adalah kewajibannya, bukan 
menyalahkan pembicara seminar yang mendorongnya. 

Lihatlah, setelah cara pandangnya berubah. Ia mengambil 


tanggungjawab pribadi. Dari masalah hutang, bisnisnya jadi 
berkembang. #YukHusnudzon! 


6 Bung Faisal 
1. Periksalah Pikiran Kamu 


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(OS. Al-Bagarah : 286) 


Sel-sel di dalam tubuh Sahabat PIC akan menerjemahkan apa yang 
ada dalam pikiran bawah sadar ke dalam sebuah gerakan atau 
suatu mekanisme. Misalnya ketika pikiran bawah sadar Sahabat 
PIC sedang bersedih, maka sel-sel tubuh Sahabat PIC akan 
membentuk suatu mekanisme otomatis (maksudnya tersistem) 
sehingga muncullah reaksi fisik, misalnya menangis. Menurut 
Marcus Aurelius hidup kita ditentukan oleh pikiran. 

Sel-sel tubuh tidak bisa membedakan apakah Sahabat PIC 
betul-betul bersedih atau tidak. Sel-sel dalam tubuh hanya 
merespon stimulus yang ditangkap oleh indra dan diterjemahkan 
kedalam bentuk reaksi fisik. Misalnya Sahabat PIC menonton film 
tragedi, maka indra mata melihat adegan tragedi tersebut sebagai 
sesuatu yang sangat menyedihkan sehingga respon yang 
ditimbulkan diterjemahkan kedalam reaksi fisik dengan menangis, 
padahal tragedi tersebut hanya terjadi di film, bukan menimpa 
Sahabat PIC secara langsung. Kesedihan yang terjadi bukan 
kesedihan yang dialami secara nyata oleh Sahabat PIC. Coba kita 
renungkan... 

3.Selain itu, mekanisme otomatis di dalam tubuh Sahabat PIC 
juga bisa terlihat saat mengalami gerakan refleks tangan menjauh 
dari benda panas ketika tangan mengenai bendapanas. Refleks 
yang terjadi ini karena pikiran sadar Sahabat PIC mengatakan 
bahwa tidak enak atau bahaya jika menyentuh benda panas 
sehingga harus menjauhinya. Pikiran bawah sadar menerima 
perintah tersebut, dan seluruh sel di dalam tubuh selalu 
melakukan apa yang diperintahkannya. 


Young Husnudzon 7 


Mekanisme otomatis ini akan terus bekerja untuk berbagai hal 
lainnya tergantung apa yang sudah Sahabat PIC programkan dalam 
pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tersebut memandu atau 
memerintahkan kepada Sel-sel di dalam tubuh untuk membentuk 
suatu mekanisme gerak reflex. 

Pikiran Sahabat PIC harus dibiasakan untuk selalu positif, atau 
busnudgon. Jika membiasakan husnudgon, Sahabat PIC akan lebih 
mudah mencapai cita-cita. Bukan hanya itu, kepercayaan diri 
Sahabat PIC akan menarik orang lain untuk ikut bergabung dengan 
Sahabat PIC. Mereka akan mendekat. Mereka yang memiliki sikap 
busnudgon, akan tertarik dengan Sahabat PIC yang memiliki sikap 
husnudgon pula. Mereka dengan senang hati akan menemani dan 
membantu Sahabat PIC melewati semua kesulitan bersama-sama. 
Dan yang lebih penting, hidup Sahabat PIC akan menjadi lebih 
menyenangkan. 

Hidup indah bukan berarti hidup penuh dengan kedamaian 
saja tanpa masalah. Tetapi hidup indah adalah hidup yang 
dipenuhi dengan keberhasilan mengatasi masalah itu sendiri. 
Bukankah keberhasilan itu sesuatu yang indah? 

Sahabat PIC harus bisa memilih pikiran-pikiran baik (positif) 
saja yang ada di dalam pikiran. Setelah memilih, Sahabat PIC harus 
memperkuat pikiran tersebut sehingga menjadi dominan. Be 
majority. Jika tidak, maka pikiran-pikiran negatif akan mudah 
masuk ke dalam pikiran dan akan mengendalikan hidup Sahabat 
PIC. 

Sistem tubuh tidak memiliki kemampuan membedakan mana 
perintah yang baik atau buruk, sehingga sistem tubuh akan 
melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pikiran itu. Oleh 
karena itu yang diperlukan adalah pikiran baik Sahabat PIC : 
husnudgon. 


8 Bung Faisal 


Orang yang su'udgon (kebalikan busnudzon) akan mencari orang 
dan lingkungan yang penuh su'udgon pula. Mereka tidak nyaman 
dan merasa tidak nyambung dengan pribadi-pribadi husnudgon. Bila 
dinasihati dengan arahan yang baik, meraka tidak akan percaya. 
Bukan hanya itu, mungkin mencemooh dan mengejek. 

Pribadi-pribadi sw'udgon terbiasa mencari kambing hitam. Bila 
ada kesalahan yang dilakukannya, Ia selalu mencari-cari dan 
menyalahkan orang lain. Ia tidak berdaya dengan hidupnya sendiri. 
Hidupnya bagaikan diserahkan dan diputuskan oleh orang lain. 
Padahal sesungghuhnya kita memiliki kekutan penuh untuk 
memilih dan memutuskan hidup kita sendiri. Allah telah memilih 
manusia menjadi £halifah di muka bumi ini. Kita dapat mengubah 
apapun dengan izin Allah Yang Maha Kuasa. 

Coba renungkan, berapa kali Sahabat PIC mencari kambing 
hitam atas kekurangan atau kegagalan yang Sahabat PIC alami? 
Renungkan dengan jujur, teliti dan tuliskan sebagai bahan 
pembelajaran. Kejujuran dan kesadaran Sahabat PIC akan 
menentukan keberhasilan sekarang dan selanjutnya. Mulai saat ini, 


yuk bersikap busnudzgon! 


#YukHusnudzon! 2 
Tegarnya Sang Menteri Azie Taylor Morton 


"Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dapat mendengar dan tidak 
dapat bicara, alias tunawicara dan tunarungu. Saya tidak tahu siapa ayah 
saya, apakah dia masih bidup atau sudah meninggal. Ia memperkosa ibu 
saya, jadi saya adalah anak yang tidak direncanakan. 


Saya dan ibu miskin sekali, sehingga pekerjaan pertama yang saya geluti 
adalah buruh kasar di pertanian kapas. 


Young Husnudzon 9 


Saya membenci keadaan saya, dan saya bahkan pernah merasa kecewa 
terhadap Tuhan. Saya tidak mengerti, untuk apa saya hadir di dunia ini. 
Saya merasa tidak berguna. 


Tapi suatu bari saya menyadari, tidak ada sesuatu pun yang akan tetap 
sama jika kita tidak menghendaki begitu. Suara hati saya mengatakan, 
“Kamu dapat memilih: mau tetap seperti ini atau mau keluar dari perasaan 
tidak berguna ini”. 


Piliban ada di tanganmu! Jadi saya mulai bekerja dengan giat untuk 
mencari uang demi membiayai sekolah dan ibu saya. Saya terus bekerja 
keras dengan tekad baja dan akhirnya bisa meraih kesuksesan.” 


Azie Taylor Morton, Menteri Keuangan AS 


la adalah Azie Taylor Morton saat sedang berceramah 
membagikan kisah masa lalunya dan bagaimana ia bangkit di salah 
satu kampus di Amerika. Siapa sangka Ia bisa menjadi Menteri 
Keuangan Amerika Serikat periode 1977-1981, di bawah 
pemerintahan Presiden AS ke-39, James Earl. 


Husnudzon Point : 
Saat Ia memiliki pandangan membenci keadaan dirinya, 
kecewa terhadap Tuhan, dan merasa dirinya tidak berguna 


10 Bung Faisal 


Gu'udgon). Ia menjadi wanita yang benar-benar kondisi hidupnya 
memprihatinkan. Semakin Ia menyalahkan keadaan, hidupnya 


makin buruk. 

Namun setelah cara pandang hidupnya berubah. Saat Ia sadar 
dalam keadaan seburuk-buruknya yang dia alami, Ia selalu dapat 
memilih. Memilih jalan hidupnya yang lebih baik. Tuhan 
sesungguhnya Maha Adil dan Maha Pengasih. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 11 
2. How Husnudzon Working? 


“Aku (Allah) bersama persangka bamba-Ku” 
(Hadis Oudsi). 


Bagaimana cara husnudgon bekerja? Bagaimana bisa dengan 
memilih husnudgon hasilnya akan berbeda dibanding dengan 
suudzon? Pengalaman berikut ini semoga dapat menginspirasi dan 
memberikan jalan pemahaman bahwa dengan husnudzon kita akan 
mendapat suatu keajaiban yang tidak terduga. 

a. Secarik Inspirasi 

Pada tahun 2010 Saya mendaftar ke Universitas Al-Azhar 
Mesir. Dengan modal keberanian dan harapan baik. disertai 
mimpi yang besar. Minimnya kemampuan hafalan Al-GYur'an dan 
bahasa arab tidak menyurutkan semangat untuk mengikuti tes 
yang diadakan oleh Kementerian Agama di Jakarta. 

Setelah menunggu 1-2 bulan lamanya, pengumuaman pun 
tiba. Namun sangat disayangkan. Saya tidak diterima di universitas 
ternama yang ada di Mesir itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa 
selain merenung. Sebagai manusia biasa, perasaan sedih tetap ada, 
namun kaki ini harus terus melangkah melakukan apa yang bisa 
dilakukan demi bisa kuliah dengan beasiswa. 

Selain ke Al-Azhar Mesir, Saya juga mendaftarkan diri untuk 
kuliah di UGM Yogyakarta melalui program Beasiswa Santri 
Berprestasi. Seperti sebelumnya, setelah menunggu pengumuman 
beberapa bulan. Ternyata Allah masih belum menghendaki Saya 
untuk bisa kuliah dengan beasiswa juga. 

Walaupun sedih, hidup harus tetap dijalani seperti biasa. Hari 
demi hari Saya isi dengan melakukan hal yang bermanfaat. Saya 
fokus melakukan hal baik yang bisa dilakukan untuk mengobati 


kedua kegagalan meraih beasiswa dengan menerima tawaran Bibi 


12 | Bung Faisal 


untuk menjaga warnet. Dua bulan kemudian keluarga besar 
mendirikan SMK di Cirebon, Saya pun bekerja disana dengan 
menjadi staff TU. Mengurusi semua keperluan administrasi 
sekolah yang dibutuhkan. 


Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata : 


“Barangsiapa yang ingin 
Allah menganugrahkan baginya 


maka hendaknya ia 


kepada orang-orang” 


(Mawaa'idz Al-Imaam As-Syafi'i) 


Husnudgon adalah kunci meninggal dalam keadaan baik 


Sambil menjalankan tugas sebagai staf TU, untuk ketiga 
kalinya Saya mendaftarkan diri untuk kuliah di UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Kali ini melalui beasiswa BidikMisi. Beasiswa 
ini adalah program beasiswa pertama yang diadakan oleh Presiden 
SBY melalui Kemendikbud dengan memberikan beasiswa kepada 
20.000 lulusan siswa SMA/sederajat yang berprestasi namun tidak 
mampu di seluruh Indonesia. 


Young Husnudzon 13 


Saya berpikir beasiswa ini peluangnya begitu besar yang 
Insya Allah bisa lolos. Ya, bisa lolos. Terlebih ini adalah angkatan 
pertama dan program baru sehingga belum banyak orang yang 
tahu. Seiring berjalannya waktu, pengumun belum ada juga dari 
UIN Jakarta. Info pengumuman pun datang. Lagi-lagi nasib baik 
belum berpihak pada Saya. Untuk ketiga kalinya Saya gagal kuliah 
dengan beasiswa. Akhirnya Saya melanjutkan bekerja sebagai staf 
TU di SMK. 

Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis karena saat 
masih kecil Ayah-Ibu bercerai. Ayah menikah lagi sibuk dengan 
keluarga barunya. Sedang Ibu sakit. Sejak sakit itulah ibu pun 
sudah tidak berdagang lagi. Menyadari akan hal tersebut jika ingin 
kuliah di Jakarta atau luar negeri pilihannya ada dua: pertama Saya 
harus dapat beasiswa atau Saya kerja dulu mengumpulkan uang 
untuk kuliah di tahun berikutnya. 

Walaupun begitu sungguh sebuah kesyukuran. Saya tidak 
pernah merasa miskin dan tetap bisa menjalani hidup. 
Alahmdulillah Allah memberikan rezeki melalui keluarga besar. 
Dari Bibi, Paman dan Uwa. Sementara untuk tinggal, Saya tinggal 
di pesantren yang didirikan dan dikembangan almarhum Kakek, 


Uwa serta keluarga. Pesantren yang cukup luas. 


Akhirnya Saya bisa mendapatkan beasiswa juga. Bagaimana 
caranya? 


Saat Saya ditugaskan sekolah untuk mewakili SMK dalam 
pelatihan teknis administrasi input data di Dinas Pendidikan 
Cirebon. Di perjalanan ditemani hujan gerimis HP berdering Saya 
mengangkatnya. Dan tahukah Sahabat PIC apa yang terjadi. 
Ternyata salah satu petugas dari Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta 


menginfokan bahwa Saya diterima sebagai mahasiswa penerima 


14 Bung Faisal 


beasiswa BidikMisi di Jurusan. Tafsir Hadis menggantikan peserta 
lain yang mengundurkan diri. 

Dengan penuh rasa bahagia seketika Saya langsung sujud 
sukur di pinggir jalan tanpa menghiraukan kondisi yang sedang 
hujan gerimis. Dalam sujud kesyukuran Saya bertasbih berulang- 
ulang, “Subhanallah wal bamdulillah wala ilaa ha illallah.” “Terima 
kasih banyak Ya Allah. Terima kasih. Sungguh terima kasih 
banyak Ya Allah. Tak terasa air mata haru menetes membasahi 


pipi. 


b. Ilustrasi 

Untuk bisa lebih memahami cara kerja busnudgon. Amati dan 
renungkan illustrasi berikut yang sangat sering terjadi di sekitar 
kita. 

Fikri baru saja lulus kuliah. Empat bulan menganggur. 
Akhirnya Ia mengajukan lamaran kerja di perusahaan A. 
Kepercayaan dirinya rendah, dan dia menganggap dirinya akan 
gagal dan tidak layak memperoleh kesuksesan. Ia merasa akan 
menemui kegagalan. 

Secara tidak sadar ia telah sw'xdgon terhadap dirinya sendiri 
dengan meyakini bahwa pelamar kerja yang lain lebih baik 
dibandingkan dirinya. 

Pikiran Fikri dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan 
merasa takut atas wawancara yang akan dijalaninya selama satu 
minggu penuh. Ia berpikir, “Kayaknya saya bakal ditolak lagi ni.” 

Pada hari H wawancara tenyata ia bangun terlambat. Rasa 
takutnya akhirnya menjadi kenyataan. Selain itu ia mendapati 
kemeja yang akan dikenakannya kotor, sedang kemeja yang lain 
harus disetrika terlebih dahulu. Tersisa waktu sedikit akhirnya ia 
memutuskan untuk mengenakan kemeja yang kusut. 


Young Husnudzon 15 


Selama wawancara, ia merasa tegang. Ia menunjukkan sikap 
kurang baik. Khawatir mengenai kemejanya, terlebih ia merasa 
lapar karena ia tidak memiliki cukup waktu untuk sarapan. 
Parahnya lagi perjalanan yang ia lalui melalui bus cukup lama 
karena terjebak macet dengan kemacetan. Semua hal ini 
menyebabkan pikirannya teralihkan dan sulit baginya untuk fokus 
pada wawancara. Sikapnya secara keseluruhan dalam wawancara 
menimbulkan kesan yang buruk. Pikiran Dua minggu sebelumnya 
karena khawatir dan kurang percaya diri akhirnya menjadi 
kenyataan. Ia gagal memperoleh pekerjaan lagi. 

Di sisi lain Azzam juga mengajukan lamaran atas pekerjaan 
yang sama, namun la menyikapinya secara berbeda. Ia 
memandang dengan pandangan husnudgon. Ia merasa yakin bahwa 
ia akan memperoleh pekerjaan tersebut. Satu minggu sebelum 
wawancara, ia sering membayangkan proses wawancara dan 
dirinya berhasil. 

Malam hari sebelum wawancara, ia menyiapkan pakaian yang 
akan ia kenakan dan tidur lebih awal dari biasanya. Pada hari 
wawancara, ia bangun lebih awal dari baiasanya, sehingga ia 
memiliki cukup waktu untuk sarapan, lalu tiba di tempat 
wawancara sebelum waktu yang dijadwalkan. Saat wawancara ia 
merasa penuh percaya diri. Tenang. Semangat dan optimis. 

Dan akhirnya ia dinyatakan diterima untuk bekerja. Apa yang 
bisa kita pelajari dari dua ilustrasi tersebut? Apakah ada sihir yang 
digunakan dalam cerita tersebut? Tidak, semuanya merupakan hal 
yang alami. Ketika memilih untuk bersikap positif maka sikap- 
sikap tersebut akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif, 
gambaran-gambaran yang membangun dan kita akan melihat 
dalam mata pikiran kita apa yang kita inginkan. 

Dengan pikiran positif maka hal tersebut akan memberikan 
pencerahan, kekuatan, dan kebahagiaan. Diri Sahabat PIC juga 


16 Bung Faisal 


akan memancarkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi 
orang lain. Kita berjalan tegak dan suara kita lebih berwibawa. 
Bahasa tubuh kita menunjukkan perasaan kita. 


c. Law of Attraction 

Pada saat keluar rumah di pagi hari, kita sendirilah yang 
menentukan apakah hari itu akan jadi baik atan buruk, karena 
tergantung bagaimana kita menjalankan pikiran kita. Dapat 
tidaknya kita menikmati hari itu sangat tergantung pada cara kita 
berpikir & Stanley R. Welty, Presiden W ooster Brush Company. 


Jika Sahabat PIC bersikap ramah terhadap seseorang, maka 
orang itu akan ramah pula kepada Sahabat PIC. Jika Sahabat PIC 
memperlakukan anak Sahabat PIC sebagai anak yang cerdas, maka 
anak Sahabat PIC akan betul-betul menjadi cerdas. Jika Sahabat 
PIC yakin bahwa upaya Sahabat PIC akan berhasil, maka besar 
sekali kemungkinan upaya Sahabat PIC mendapatkan keberhasilan. 
Nah, dampak pola berpikir positif itulah yang disebut Law of 
Atraction. 

Apa yang dipikirkan Sahabat PIC, akan menariknya dalam 
dunia nyata. Baik husnudgon (positif) maupun su'udgon (negatif). 
Kalau Sahabat PIC menganggap tetangga Sahabat PIC cuek 
sehingga Sahabat PIC tidak mau bergaul dengannya, maka 
akhirnya ia betul-betul menjadi cuek. Kalau Sahabat PIC 
mencurigai dan menganggap anak Sahabat PIC tidak jujur, maka 
akhirnya ia akan betul-betul menjadi tidak jujur. 

Apa yang kita sangka, pikir, dan harapkan hanya yang baik 
tentang suatu keadaan, maka hal tersebut akan menarik keadaan 
yang baik itu ke dunia nyata Sahabat PIC. Bayangkan, bagaimana 
besar dampaknya bila Sahabat PIC menggunakan sikap husnudgon 
seperti itu. Sahabat PIC tidak akan berprasangka buruk tentang 
orang lain. Sahabat PIC tidak akan menggunjingkan desas-desus 


Young Husnudzon 17 


yang buruk tentang orang lain. Sahabat PIC tidak akan menduga- 
duga yang jahat tentang orang lain. 

Kalau Sahabat PIC su'udgon tentang orang lain, maka akan 
selalu ada saja bahan untuk menduga hal-hal yang buruk. Jika ada 
seorang kawan memberi hadiah, Sahabat PIC akan menjadi curiga, 
“Barangkali ia sedang ada maunya”, atau Sahabat PIC mengomel, 
“Ah, hadiahnya cuma barang murah”. 

Padahal yang rugi dari pola pikir seperti itu adalah diri kita 
sendiri. Sahabat PIC menjadi mudah curiga dan pada akhirnya 
menjadi tidak bahagia. Sebaliknya, kalau Sahabat PIC bersikap 
busnudzon, maka Sahabat PIC akan menikmati hadiah itu dengan 
rasa gembira dan syukur, “Ta begitu baik ya. Walaupun sibuk, masih 
ingat untuk memberi hadiah kepada saya”. 

Hidup akan menjadi baik kalau Sahabat PIC memandang 
dengan cara husnudgon. Husnudgon tentang diri sendiri. Husnudgon 
tentang orang lain. Husnudgon tentang keadaan. Husnudgon pada 
Allah. 

Dampak berpikir baik seperti itu akan Sahabat PIC rasakan. 
Mulai dari keluarga menjadi hangat. Kawan menjadi bisa 
dipercaya. “Tetangga menjadi akrab. Pekerjaan menjadi 
menyenangkan. Bahkan dunia menjadi ramah. yang pada akhirnya 
Hidup menjadi indah. 

Pikiran kita bergetar dan memancarkan gelombang dengan 
suatu frekuensi. Besarnya frekuensi tergantung pada bentuk dan 
ukuran objek yang bergetar. Oleh karena itu frekuensi yang 
dikeluarkan oleh pikiran kita sesuai dengan apa yang dipikirkan 
oleh pikiran kita. Semakin kuat kita memikirkan sesuatu, maka 
semakin kuat getaran yang kita hasilkan. Getaran akan bergetar 
dengan frekuensi yang sama tetapi akan bergetar dengan amplitudo 
yang berbeda. 


18 Bung Faisal 


Getaran bisa menyebabkan suatu fenomena resonansi, yaitu 
menggetarkan objek lain yang memiliki suatu kesamaan. Jika kita 
memikirkan sesuatu maka akan lahir getaran yang sesuai dengan 
apa yang kita pikirkan. Sehingga akan terjadi resonansi dengan 
berbagai objek yang ada di alam, yang memiliki suatu kesamaan 
(kemiripan) tertentu. Artinya, pikiran Sahabat PIC akan mengarah 
ke objek yang Sahabat PIC pikirkan dan sebaliknya objek pun akan 
mengarah ke diri Sahabat PIC, inilah yang disebut Hukum Tarik 
Menarik (Law of Attraction). 

Jadi bisa disimpulkan bahwa pikiran kita bersifat magnetis. 
Selama Sahabat PIC berpikir, maka pikiran-pikiran itu akan 
menarik semua hal yang memiliki kemiripan dengan pikiran kita. 
Inilah dasar dari konsep husnudgon, yaitu jika kita bersikap 
busnudgon maka semua hal yang baik akan mendatangi kita. 

Law of Attraction dalam Islam sesuai hadis Yudsi, “Ana 'ingda 
dgonni 'abdi.”, yang artinya “Aku (Allah) bersama persangka hamba- 
Ku.” 


d. Intisari 

Kalau Saya menyerah saat tahu beasiswa di Al-Azhar & 
UGM gagal. Menyalahkan Allah kenapa Saya tidak memiliki ayah 
yang tidak bertanggungjawab. Menyalahkan keadaan Ibu yang 
sakit. Maka Saya tidak akan mendapat ilmu dan pengalaman yang 
luas, jalinan koneksi international, dan kebaikan lainnya. 

Setelah gagal ketiga kalinya mendaftar. Namun tetap 
busnudgon. Berprasngka baik pasti Allah memiliki rencana lain. 
Pasti ada jalan lain yang bisa ditempuh. Akhirnya Saya 
memperoleh beasiswa full di UIN Jakarta. Dari kuliah di UIN 
Jakarta. Alhamdulillah bisa ke Bali, juara II essai nasional sekaligus 
jadi pembicara di hadapan mahasiswa se-Indonesia tahun 2012. 
Pada tahun 2012 pula Saya termasuk 40 pemuda Indonesia 


Young Husnudzon 19 


pilihan, bisa terbang merasakan pesawat ke Palembang, Sumatera 
Selatan, mengikuti Interfaith Youth Forum. 

Dengan tetap husnudgon dan berusaha. Saya Bisa mendirikan 
usaha Go Edu Travel, bukan hanya travelling ke Malaysia & 
Singapore. Namun juga bisa mengguide langsung dan dapat rezeki 
dari sini. Mendirikan usaha pelatihan pengembangan SDM, 
khususnya generasi muda : Positive Impact Center. Dengan 
bersikap husnudgon apa pun keadaannya sekarang, Saya bisa pergi 
ke Macau China, mengikutri konferensi pemuda international 
APACHARIE tahun 2013. Pada tahun 2013 ini pula mendapat 
penghargaan dari Rektor Prof. Komaruddin Hidayat sebagai 
“Mahasiswa Berprestasi Pembicara Nasional & Internasioal.” 
Alhamdulillahnya lagi dengan tetap busnudgon dan mencoba 
melakukan sebaik-baiknya, tahun 2014 Saya ke Filipina mengikuti 
Social Innovation Congress yang dibiayayi oleh DIKTIS KEMENAG 
RI. Dan tahun 2015 mewakili Indonesia dalam Harvard World 
Model United Nation, Seoul, Korea Selatan. 

Sikap su'udgon membuat kita tidak bertumbuh. Dalam 
seburuk-buruknya keadaan, kita diberikan Allah kekuatan untuk 
tetap bisa memilih dan memutuskan husnudzon atau su'udgon. Be 


Joung husnudzon, & get your success Sahabat PIC! 


#YukHusnudzon! 3 
Wisudawan Terbaik Indonesia Itu Diantar Becak 


Saat acara wisuda Univ. Negeri Semarang digelar, Raeni 
sebagai salah satu peserta wisuda dihantarkan langsung oleh 
ayahnya Mugiyono ke Auditorium Unnes dengan menggunakan 
becak. Siapa sangka, ternyata Ia menjadi lulusan terbaik dengan 
IPK nyaris sempurna dan tertinggi se-Indonesia yaitu 3,96 yang 


20 Bung Faisal 


akhirnya mengantarkan dia untuk menerima penghargaan dari 
Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono. 

Bagi Raeni, datang menghadiri gelaran wisuda dengan naik 
becak yang dikayuh oleh ayahnya bukanlah ajang untuk memelas. 
Atau pun pencitraan. Melainkan, sebagai wujud kebanggaan dan 
rasa syukur karena walau pun dilahirkan sebagai tukang becak, ia 
bisa menjadi sarjana bahkan dinobatkan sebagai lulusan terbaik. 
Baginya becak adalah satu-satunya kendaraan berharga yang ia dan 
keluarga miliki. Sebagai wujud kesyukuran tidak tanggung- 
tanggung becak tersebut dikayuh sang ayah dari Kendal ke 
Semarang dengan jarak 25 kilometer. 

Ayahnya memang bekerja sebagai tukang becak. Namun 
kemampuan dan kecerdasan Raeni, Ia bisa mengenyam bangku 
kuliah dengan beasiswa BidikMisi dan membuat prestasinya selalu 
gemilang di kampusnya, Raeni menjadi satu diantara 1.850 
mahasiswa di Unnes yang mendapatkan beasiswa bidikmisi dari 
pemerintah. 

Walau pada tahap awal ia sempat minder dengan kondisi 
orangtuanya. Namun dengan cepat perasaan itu ia hilangkan dari 
kamus hidupnya. Dukungan yang besar dari orangtua merupakan 
alasan yang cukup untuk membuatnya bangga kepada keluarganya. 
Kisah Raeni telah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi 
tidak lantas menjadi penghalang seseorang untuk menuntut ilmu. 
Belenggu ekonomi bisa dikalahkan dengan niat dan tekad yang 
bulat. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 21 


ta 


Raeni, mahasiswi terbaik diantar Ayah saat wisuda 


Husnudzon Point : 

Ada mahasiswa yang diantar mobil tetapi tidak bahagia, 
hatinya penuh kesal dan tidak nyaman dalam mobil. Mengapa 
demikian? Karena Ia fokus pada apa yang tidak dimilikinya. Ia 
diantar dengan mobil Avanza, sedang Ia melihat teman lainnya 
diantar menggunkan Marcedes Benz. 

Namun Raeni menunjukkan, walau diantar dengan becak 
oleh sang ayah tercinta Ia tetap bahagia dan tanpa malu-malu. 
Kenapa bisa demikian? Karena Ia bersyukur atas kendaraan yang 
dimiliki sang ayah. Tidak mengeluh atas apa yang tidak dimiliki 
sang ayah. Ia menikmati dengan kesyukuran yang mendalam 


ayuhan becak ayahnya yang mengantarnya wisuda. 
#YukHusnudzon! 


22 Bung Faisal 


Husnudzon Is My Style 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan 
kejahatan). 
(OS. Al-Balad : 10) 


Kita yang sekarang ini tidak dibentuk dari sebulan, dua bulan 
atau satu tahun saja. melainkan hasil bentukan selama hidup 
yang dijalani. Bahkan dimulai saat masih berada di dalam rahim 
Ibu. Oleh karena itu, tidak heran kalau Rasul menganjurkan 
kita untuk melakukan amalam-amalam baik saat istri sedang 
mengandung, seperti dibacakan ayat suci Al-Guran. Amalan 
tersebut sangat berpengaruh terhadap bentukan diri manusia 
bahkan penjelasan ilmiah pun sangat banyak membuktikan 
bahwa ada pengaruhnya pendidikan melalui amalan-amalan 
yang baik bagi anak sejak masih dalam kandungan. 

Jika Sahabat PIC sering mengeluh dan merasa hidup serba 
susah. Perhatikan dan amati pembentuk Sahabat PIC selama 
ini. Apa saja yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan selama 
hidup ini. Sekali lagi, apa yang Sahabat PIC lakukan, pikirkan 
dan rasakan baik pada diri sendiri, keluarga, lingkungan 
terdekat seperti sekolah dan kampus serta masyarakat luas. 77 
kepribadian apa yang Sahabat PIC gunakan saat ini adalah 
sebagai akibat dari kepribadian masa lalu. 

Saya maksudkan style disini adalah jalan hidup. Pegangan. 
Prinsip hidup. Kita sebagai calon pemimpin dunia masa depan, 
maka haruslah ada sikap husnudgon dalam karakter kita. Ia harus 
menghujam kuat tertanam dalam jiwa kita. Dalam pembahasan 


Young Husnudzon 23 


busnudgon is my style ini lah kita akan belajar bersama cara dan 
kiat menghujamkannya dalam jiwa kita. Apapun yang terjadi 
dan apapun yang akan kita lakukan ke depan, tetap keep 


busnudgon. 


24 Bung Faisal 
1. Masalah Yang Bukan Masalah 


Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6). 
(OS. Al-Insyiroh : 5-6) 


Apakah orang-orang yang memiliki masalah bisa merayakan 
hidup? Artinya bisa bahagia, dan bibir penuh dengan 
senyuman. 

Saya katakan bisa! Pertanyaannya, apakah ada satu orang 
di dunia ini yang tidak punya masalah? Sudahkah Sahabat PIC 
mengecek, mengamati, meng-interew bahkan meneliti 
langsung. Adakah orang yag tidak memiliki masalah? 

Jika Sahabat PIC menjawab bahwa setiap orang pasti 
memiliki masalah, lalu mengapa orang di luar sana bisa bahagia 
sedang Sahabat PIC tidak? 


Apapun masalah dan kendalanya akan selalu ada solusi 


Young Husnudzon 25 


Bukan masalah yang membuat diri kita tidak bahagia. 
Hanya belum tahu saja cara untuk memikul dan menyelesaikan 
masalah itu sehingga membuat kita seperti sekarang ini. 
Semoga pengantar ini bisa mengawali membuka pikiran dan 
hati kita. Bahwa kita layak merayakan hidup kita sehari-hari. 
Apapun kondisinya sekarang. Ya, bagaimanapun buruknya di 
katakana orang. Hati kita harus tetap bahagia dan tersenyum 
lebar. 

Ada seorang pemuda menghadap kepada Saya. Ia lantas 
bercerita masa lalunya saat remaja dan masa muda awal yang 
penuh dengan penyesalan. Tiga kali semasa SMA dikeluarkan. 
Satu kali pula dikeluarkan di pesantren. Semasa sekolah luar 
biasa nakalnya dan terkenal akan prilakuknya yang buruk. Ia 
bercerita masa lalu yang menurutnya kelam. Ayah dan Ibunya 
sering berantem hingga bercerai. Hidupnya terasa tidak berarti 
lagi. 

Namun tahukah Sahabat PIC, sekarang teman-temannya 
di daerah merasa heran karena Ia bisa kuliah dengan beasiswa. 
Sedang teman-teman di daerah banyak yang hanya tamat SMA. 
la mengucapkan syukur Alhamdulillah karena sekarang sudah 
berubah. Ia ingin membuktikan pada keluarga dan teman 
bahwa dirinya bisa menjadi pribadi baru, dan beda dari yang 
lalu. 

Kemudian Saya bertanya, “Berdasarkan pengalaman kamu, 
masalah yang ada sebetulya membuat kita menderita atau memajukan 
kita?”. Ia berpikir sejenak. Lalu menjawab, “Awalnya masalah 
saya anggap musibah. Sesuatu yang paling tidak diinginkan. Namun 
bertambahnya usia saya mulai mengerti, bahwa dengan adanya masalah 
maka membuat saya dewasa.” Ternyata adanya masalah justru 
membuatnya dewasa, dan sekarang sadar bagaimana 


seharusnya menjalani hidup. 


26 Bung Faisal 


Pada hakikatnya, masalah adalah rahmat. Bila kita 
renungkan, masalah adalah sesuatu yang membuat kita 
tumbuh. Adanya masalah maka akan membuat kita 
berkembang. Tidak stagnan hanya pada satu tahapan hidup 
saja. Jadi pertanyaannya apa itu masalah? Saya sendiri 
mendefinisikan masalah adalah jarak antara harapan dan realitas. 

Misalnya kita berharap bahwa kuliah S1 bisa lulus hanya 
dengan 4 tahun atau 8 semester. Karena mengikuti event luar 
negeri di Perancis selama satu bulan, maka kuliah menjadi 
cukup terganggu. Walau posisi kita mewakili kampus, namun 
banyak dosen yang tidak mau tahu. Kalau sudah tidak masuk 3 
sampai 4 kali pertemuan maka tidak diijinkan untuk ikut UTS 
dan UAS. Sehingga nilai tidak keluar, dan itu artinya kita harus 
mengikuti kuliah yang sama atau mengulang di semester 
selanjutnya. Kenyataannya kita jadi harus menambah satu 
semester lagi untuk bisa mengikuti pelaksanaan wisuda. 
Ilustrasinya seperti berikut ini: 


Harapan : Lulus kuliah S1 sem. 8 
Kenyataan  : Sekarang sem. 8 belum lulus 
Jarak : Menambah kuliah 1 semster atau harus 


ngulang kuliah lasi. (Ini masalahnyal. 
2ULANg g y 


Contoh lainnya. Kita sebagai pemuda yang berjiwa 
wirausaha buka usaha pulsa. Harapan kita berbisnis tersebut 
tentu ingin mendapatkan keuntungan. Namun ketika 
kenyataannya konsumen yang mayoritas teman-teman banyak 
yang beli pulsa dengan cara ngutang., Maka bukan keuntungan 
yang didapat malahan kerugian yang membuat kita harus 
berpikir kembali bagaimana cara untuk tetap bisa 
mempertahankan usaha yang tengah dirintis tersebut. 


Young Husnudzon 27 


Kesimpulan masalahnya (jarak) : Kesimpulan masalahnya 
(jarak) : macet pembayaran, pulsa belum terbayarkan dan 
mengganti modal dari pinjaman. Harapan bisnis 
menguntungkan belum terwujud. “Sabar ya dan terus berusaha :) 

Semua manusia memiliki masalah. Selagi kita hidup, 
masalah akan selalu ada. Menghadapi dan menyelesaikan 
masalah adalah seni kehidupan itu sendiri. Ketika 
mengharapkan untuk tidak mempunyai masalah dalam hidup 
adalah kebohongan. Tidak mungkin hidup tanpa ada masalah. 
Sekali lagi, justru masalah yang membuat kita bisa tumbuh dan 
maju. 

Sewaktu Tsanawiyah (SMP) awal, sebagai remaja tak 
jarang ingin segera menyelesaikan masalah yang ada dan 
berharap masalah tidak ada lagi dalam hidup. Pemikiran dan 
harapan seperti itu sepertinya melanda semua remaja awal. Tak 
heran pada masa itu banyak yang mengatakan, "Kapan ya 
masalah saya selesainya. Selalu aja ada masalah hidup ini." 

Seiring beranjak dewasa, ilmu dan pengalaman kita 
meningkat. Pergaulan semakin luas. Di sini kita mulai sadar, 
bahwa masalah akan selalu ada dalam hidup. Bila kita sudah 
meninggal barulah masalah tidak ada lagi. Kita hanya tinggal 
mempertanggungjawabkannya saja pada Yang Maha Kuasa. 

Masalah akan selalu ada. Maksudnya adalah bahwa 
masalah satu selesai, lalu akan menghadapi masalah lain yang 
lebih tinggi kualitas masalahnya dibanding dengan masalah 
sebelumnya. Bila kita tetap dengan satu masalah dalam hidup 
kita dan bertahan lama, berarti kita berada pada hal buruk 
dalam hidup. Apabila kita tidak bisa menyelesaikan masalah. 
Maka inilah masalah yang sebenarnya. 

Di satu sisi ada manusia yang memandang masalah 
sebagai beban. Gagal adalah awal keputusasaan. Bahkan 


28 Bung Faisal 


parahnya lagi, masalah dan kegagalan dipandang sebagai suatu 
ketidakadilan Tuhan. Namun di sisi lain. Ada manusia yang 
begitu bersyukur menghadapi masalah. Masalah baginya adalah 
rahmat. baginya masalah akan membuatnya bisa tumbuh, 
berkembang dan lebih maju. 

Top Ittiphat, sebagai pengusaha rumput laut Tae Kae Noi 
pada masa muda awal ikut marasakan masalah karena hutang 
yang melilit ayahnya puluhan miliar rupiah. Namun setelah 
terus berusaha dan bekerja keras dalam membangun bisnisnya. 
Ternyata ia tidak hanya bisa melunasi hutang ayahnya itu. Tapi 
juga bisa mempekerjakan lebih dari 40 ribu karyawan serta 
menjadi pengusaha sukses dengan membuka usahanya di lebih 
25 negara. 

Bila tidak ada masalah dan tuntutan hidup mungkin Ia 
akan tetap menjadi pemuda yang bermanja-manja dan 
bersantai dalam menjalani hidup. Namun ketika masalah ada 
dan Ia hadapi. Ternyata masalah tersebut menjadikannya 
sebagai seorang milyader muda ternama di Asia. 

Hidup itu pilihan. Ini benar adanya. Satu kunci yang 
membedakan kita dengan yang lain adalah bagaimana cara 
sudut pandang kita dan cara meresponnya. Sudut pandang kita 
ketika adanya masalah bisa menjadi beban atau tantangan. Lari 
dari masalah adalah pecundang, hadapi masalah adalah 
pemenang. 


Young Husnudzon 29 


#YukHusnudzon! 4 
Steve Jobs: Innovator Legendaris 


Steve Jobs, inovator tekhnologi berkelas 


Siapa sangka Ia terlahir dari keluarga yang kurang mampu, 
Ayahnya bernama Abdul Fattah Jandali, seorang muslim dari Syria 
dan ibunya Joanne Schieble warga asli Amerika. Steve Jobs dan 
Woz mengawali karirnya dengan membuat komputer Apple di 
garasi orang tua Steve Jobs ketika masih berumur 20 tahunan. 

Mereka bekerja keras membangun Apple, dan ternyata dalam 
10 tahun Apple bisa berkembang dan menjadi perusahaan dengan 
penghasilan 2 Milyar dolar dibantu oleh 4000 karyawan. Karena 
masalah internal bisnis, sang pendiri ini dipecat oleh 
perusahaannya sendiri. 

Ia mendirikan perusahaan NeXT dan kemudian ia membeli 
PIXAR Animation yang merupakan perusahaan Animasi 
tersukses di dunia. Setelah beberapa waktu kemudian, sesuatu 
yang ajaib menghampiri Steve Jobs. Perusahaan Apple membeli 
perusahaan NeXT milik Steve Jobs dan akhirnya, Steve Jobs 
kembali bekerja di Apple. 


30 Bung Faisal 


Husnudzon Point : 
Ia bersama rekannya mendirikan Apple. Namun karena 
masalah internal. Bayangkan, Ia dipecat diperusahaan yang 


didirikannya sendiri. Namun hebatnya bagaimana Ia tetap 
berpandangan baik (husnudzon) terhadap pemecatannya. 

la berkata, “Dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah 
terjadi kepada saya. Beban besar dari kesuksesan digantikan oleh 
keringanan menjadi pemula lagi. Itu memperbolehkan saya memasuki salah 
satu periode paling kreatif dalam kehidupan saya. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 31 


2. Nilai-Nilai Dasar Husnudzon 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun 
perempuan, dan Ia beriman. Maka sesungguhnya Kami akan berikan 
kepadanya kehidupan yang baik.” 
(OS. An-Nahl : 97) 
Pendidikan formal dan informal memegang peranan yang sangat 
penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Melalui 
pendidikan, seseorang dapat menumbuhkan benih-benih 
busnudgon yang ada di dalam dirinya. Pendidikan juga memberi 
etika dan bekal moralitas kepada seseorang. Keduanya menjadi 
medium dan pendidikan sebagai faktor pembentuk utama bagi 
kehidupan pribadi dan sosial. 

Untuk membentuk karakter dan sikap husnudgon, maka 
diperlukan nilai-nilai dasar untuk menguatkan di dalam diri 
Sahabat PIC : 

1. Meyakini Tuhan YME & Meyakini Tuhan Tidak Memiliki 

Rencana Buruk 

Kewajiban kita harus menghargai seluruh hasil ciptaan 
Tuhan, termasuk di dalamnya menghargai orang lain dan 
menghargai diri sendiri, serta bersyukur atas segala sesuatu 
yang telah Sahabat PIC peroleh dari-Nya. Ada tenaga kebaikan 
yang amat besar saat sikap husnudgon kita sandarkan pada Sang 
Maha Pencipta, Allah SWT. 

Apapun yang terjadi dan akan terjadi, Allah tidak 
berencana buruk pada kita. Hanya saja kita belum tahu dan 
mengerti. Maka keep stay on husnudgon jawabannya. Tanpa 
meyakini kebaikan Tuhan, maka sikap husnudgon kita tidak akan 


bertahan lama. 


32 Bung Faisal 


Dear 
Sometimes, it's 


what You really want to happen. 
.I know You will give me what's best. 


KhadimulOuran | Wisdom for the Seeker 


Walau tidak jarang kita tidak mengerti apa yang terjadi, namun 
yakin semuanya akan tetap baik 


Hanya berharap balasan pada Allah SWT 

Setiap manusia baik dengan sengaja atau tidak akan 
mengecewakan kita. Sebagai contoh ketika kita memberikan 
kebaikan kepada orang lain, mungkin bisa saja dibalas dengan 
keburukan atau pengkhianatan. Namun begitu, kita jangan 
pernah bersedih dan kecewa berlama-lama. Karena 
sesungguhnya segala amal baik kita akan dicatat oleh Allah 
melalui malaikat. Allah sudah berjanji dalam Al-Gur'an bahwa 
Allah akan membalas kebaikan minimal 10x lipat, bahkan lebih 
hingga 700x lipat. Jadi tetap berbuat baiklah kepada siapapun, 


Young Husnudzon 33 


dan jangan berharap balasan dari siapapun kecuali Allah Yang 
Maha Pemurah. 
3. Bersahabat pada semua 
Sahabat PIC perlu melakukan segala sesuatu secara damai 
tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Dukunglah orang 
lain dan jangan menjatuhkannya. Setiap orang memiliki 
perbedaan. Justru perbedaan itulah yang akan menjadi ciri khas 
masing-masing. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik. 
Apalagi bila nilai-niali husnudgon sudah benar-benar masuk 
dalam darah daging kita, jangan takut untuk berteman dengan 
siapapun yang mungkin dianggap buruk atau tidak baik. Kita 
berteman bukan untuk mengikuti mereka, tapi untuk 
mempengaruhi dan mengajak mereka kepada kebaikan. 
4. Optimis menatap masa depan 
Sahabat PIC harus berani menghadapi realitas dan berani 
menatap dunia sekeliling, serta memahami dan menghayati 
dengan konkret segala sesuatu seperti apa adanya. Apapun 
keadaan sekarang, bagaimanapun seburuk-buruknya, yakinlah 
masa depan kita cerah. Masa depan kita akan jauh lebih baik 
dari sekarang. 
5. Bersedia untuk selalu saling membantu 
Sahabat PIC jangan segan untuk membantu orang lain. 
Jangan segan pula untuk meminta tolong kepada orang lain. 
Nilai ini sangat diperlukan karena pada dasarnya manusia 
adalah mahluk sosial yang secara harfiah dalam hidupnya selalu 
saling memerlukan bantuan dan saling mengisi, karena tidak 
ada seorang pun yang sempurna. Percaya bahwa kebaikan akan 
dibalas dengan kebaikan, asalkan selalu husnudgon. Bisa jadi 
bukan dari orang yang kita bantu, Allah balas melalui orang 
lain. 
6. Gigih, rajin, dan pantang menyerah. 


34 Bung Faisal 


Orang yang gigih, rajin, dan pantang menyerah adalah 
orang yang memiliki daya usaha luar biasa, dan memiliki visi 
jauh ke depan, serta kreativitas yang tinggi. Kegigihan dapat 
melewati tantangan setebal apapun. Semakin rajin mengasah 
ilmu dan keterampilan maka akan semakin menghasilkan 
pengalaman dan karya yang luar biasa. Pantang menyerah akan 
membuat kita tidak pernah mengalami kegagalan yang 
sesungguhnya. Sikap pantang menyerah menenekankan bahwa 
kita siap membayar kesuksesan. 

Menyikapi segala sesuatu dengan kacamata kebaikan 

Apapun yang terjadi pada diri, keluarga, lingkungan serta 
kondisi dunia saat ini tetap selalu harus dilihat dengan 
kacamata kebaikan. Ketika dilihat dengan kacamata su 'udgon 
maka akan terlihat jelas bahwa dunia ini penuh dengan 
ketidakbaikan. Pada akhirnya akan penuh dengan kekecewaan, 
penuh tipu-tipu, dan penuh keburukan lainnya. 

Namun ketika dilihat dengan kacamata husnudgon maka 
dunia ini akan terasa dipenuhi dengan kebaikan. Dalam 
seburuk-buruknya keadaan, selalu saja ada kebaikan dan bisa 
disyukuri. Selalu saja dapat diperbaiki dan ada harapan untuk 
keadaan yang semakin baik. 


Young Husnudzon 35 


3. Go Out Sw'udzon 


“Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Siapa yang 
tidak mengampuni, maka dia tidak diampuni. Dan siapa yang tidak 
memberi maaf, maka dia tidak diberi maaf” 


(HR. Bukhori-Muslim) 


Dalam buku Terapi Berpikir Positif karya Ibrahim Elpiky dijelaskan 
adanya tiga tindakan yang dapat menimbulkan efek negatif. Ketiga 
tindakan tersebut adalah tindakan pembunuh utama. Karena 
efeknya dapat mempengaruhi jiwa orang yang melakukannya 
ataupun orang yang lain : Ketiga tindakan dimaksud antara lain: 


1. Mencela 
Tindakan ini akan menghilangkan semangat untuk 
menghargai orang lain. Kita tahu bahwa sesuatu yang dicela 
pastilah sesuatu yang dianggap buruk. Sehingga tindakan 
mencela adalah tindakan pembunuh utama yang bersifat 
sangat subyektif. 
2. Mengkritik 
Tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak berguna dan 
bisa memancing amarah. Melakukan kritik adalah hal yang 
tidak mudah karena ada banyak hal yang harus 
dipertimbangkan. Seharusnya ketika akan melakukan kritik 
maka kita harus mampu juga untuk memberikan saran atau 
masukan. 
3. Membanding-bandingkan 
Hal ini menimbulkan rasa rendah diri, tidak puas, dengki, 
dan sedih. Kita yang baru berumur 19 tahun dibandingkan 
kesuksesan tokoh berumur 40 tahun. Ini salah. Focus on your 


self. 


36 Bung Faisal 


Pikiran negatif menjadikan bahasa seseorang menjadi negatif 
dan yang terdengar hanyalah suatu keluhan. Hal itu yang membuat 
orang-orang husnudgon tidak tertarik lagi untuk berinteraksi dengan 
pemuda yang su 'ndgon. Pemuda yang husnudgon memiliki pola pikir 
dengan orientasi solusi, berkembang, dan maju. Sedangkan 
pemuda su'udgon hanya berkutat pada problem, kemunduran, dan 
menularkannya kepada orang lain. 

Sikap su'udgon rmembuat seseorang merasa senang pada orang 
yang mendukung pendapat negatifnya atau orang yang sejenis 
yang hanya memiliki pikiran yang sejenis juga dengannya. Jadi, 
su'udgon style akan melahirkan persahabatan yang negatif. 

Persahabatan yang tidak baik akan memperkuat pikiran negatif. 
Sehingga orang tersebut akan hidup dalam rotasi negatif. 
Permasalahan yang dihadapi pun semakin membesar dan 
hidupnya semakin tidak terarah. Hanya ketidakbaikan hidup yang 
akan didapatkan. 


#YukHusnudzon! 5 
Ust. Yusuf Mansur : 
Dari Penjara Hutang ke Jalan Dakwah 


Ustadz Yusuf lahir dari keluarga Betawi yang berkecukupan 
dari pasangan Abdurrahman Mimbar dan Humrif'ah. Ia pernah 
kuliah di jurusan Informatika namun berhenti di tengah jalan 
karena lebih suka balapan motor. Pada tahun 1996, dia terjun di 
bisnis Informatika. Namun bisnisnya malah menyebabkan ia 
terlilit hutang berjumlah miliaran. Gara-gara hutang itu pula, 
Ustadz Yusuf merasakan dinginnya penjara selama 2 bulan. 

Setelah bebas, Ustadz Yusuf kembali mencoba berbisnis tapi 
kembali gagal dan terlilit hutang lagi. Cara hidup yang keliru 
membawa Ustadz Yusuf kembali masuk penjara pada 1998. Saat 


Young Husnudzon 37 


di penjara itulah, Ustadz Yusuf menemukan hikmah tentang 
shodagoh. 

Selepas dari penjara, Ustadz Yusuf berjualan es di terminal 
Kali Deres. Berkat keikhlasan sedekah pula, akhirnya bisnis 
Ustadz Yusuf berkembang. Ia tidak lagi berjualan dengan termos, 
tapi memakai gerobak, Ia juga mulai punya anak buah. 


Ust. Yusuf Mansyur, melunasi hutang dengan cara sedekah 


Hidup Ustadz Yusuf mulai berubah saat ia berkenalan dengan 
polisi yang memperkenalkannya dengan LSM. Selama kerja di 
LSM itulah, Ustadz Yusuf membuat buku Wisata Hati: Mencari 
Tuhan Yang Hilang. Buku yang terinspirasi oleh pengalamannya di 
dalam penjara saat rindu dengan orang tua. 

Tak disangka-sangka, buku itu mendapat sambutan yang luar 
biasa. Ustadz Yusuf sering diundang untuk bedah buku tersebut. 
Dari sini, undangan untuk berceramah mulai menghampirinya. 
Dibanyak ceramahnya, ia selalu menekankan makna dibalik 
sedekah dengan memberi contoh-contoh kisah dalam kehidupan 


nyata. Saat ini asset usahanya mencapai 13 triliun lebih. 


38 Bung Faisal 


Husnudzon Point : 

Ust. Yusuf Mansyur busnudgon walau Ia harus meringkuk di 
penjara. Ia tidak memikirkan tanggapan orang bagimana- 
bagaimana. Ia ikhlas menjalani naik dan turunnya dalam menjalani 
bisnis. Dalam keadaan terdesak dan di bawah, justru kita lebih 
dekat pada Allah. 

Karena di bawah, kita jadi hilang sifat sombong yang 
mungkin ada. Karena di bawah, Ia menemukan makna dan 
hikmah penting dalam sedekah. Dan karena jatuh ke bawah, Ia 
jadi bangkit melompat jauh. Sebelumnya hutang Ust. Yusuf 
Mansyur sekita 1-2 Miliyar, namun sekarang assetnya lebih dari 13 
Triliun. Jika derajat kita di bawah hingga diinjak-injak, bersabar, 
pasti ada hikmah mengapa Allah mengizinkannya. Dan jika Allah 
ingin menaikkan derajat seseorang, mudah untuk membalikkan 
keadaan seseorang. #YukHusnudzon! 


a. Pola su'udgon 


Betapa sering kita terbelenggu oleh jebakan pikiran su udgon. 
Selalu saja ada suara-suara yang menahan diri kita untuk 
melakukan perubahan yang lebih baik. Seolah kondisi yang kita 
alami saat ini merupakan warisan atau bahkan takdir yang tak 
akan pernah bisa dirubah. Pengalaman buruk menjadi pemicu 
kuat pikiran negatif tetap tertahan dalam pikiran. Bila Sahabat 
PIC tak bisa mendobrak pengalaman buruk itu, maka bisa jadi 
pikiran negatif tersebut bukan hanya tidak pernah bisa hilang 
dari pikiran, tapi bahkan akan terus bertahan menetap dalam 
diri Sahabat PIC. 

Jika Sahabat PIC terus menjaga pikiran negatif di dalam 
tubuh, maka tubuh Sahabat PIC akan terbiasa untuk 


Young Husnudzon 39 


membutuhkannya. Akibatnya, segala sesuatu akan selalu dilihat 
dari kacamata negatif. 


b. Ciri-ciri pemuda su 'udgon 

Rendah diri 

Ketidaktahuan 

Generalisir, menganggap semuanya sama saja 
Salah persepsi 


Na MA Sea 


Menganggap masalah secara permanen, tidak bisa 
diselesaikan 

6. Obyek pikiran negatif 

7. Terlalu menekankan realitas 

8. Orientasi pikiran “Saya tidak bisa”. 


Jika Sahabat PIC berpikir negatif, terutama ketika terjadi 
hal yang di luar rencana, maka Sahabat PIC akan dengan mudah 
merasa depresi dan tidak bisa melihat sisi baik dari kejadian 
tersebut. Berpikiran negatif tidak membawanya kepada hal 
baik, hanya akan membawa kepada perasaan tambah buruk 
sehingga performa Sahabat PIC mengecewakan. Hal ini akan 
menjadi seperti lingkaran yang tidak pernah berujung. 

Go out su'udgon dari dalam diri kita. Usit su 'udgon dari jiwa 
kita. Bagaimana cara menghilangkan sx'xdgon dalam diri kita? 
Jawabannya isilah cara pandang diri kita dengan husnudzon. 
Pandanglah segala sesuatu dengan prasangka baik. Dengan 
begitu maka lambat-laun akan terhapuslah sw'udgon dalam diri 
kita. Bagaimana agar diri kita menjadi pemuda husnudgon? Yuk 
cek pembahasan selanjutnya. 


40 


Bung Faisal 


4. Formula Husnudzon 


“Banyak orang mengalami perubahan fundamental dalam cara berfikir 
mereka justru ketika mereka menghadapi krisis.” 


(Stephen Covey) 


Untuk mengubah sx udzon menjadi husnudgon, maka diperlukan 
latihan dan kemauan kuat untuk mengubah diri Sahabat PIC. 
Karena sikap dan pola pikir tidak dapat berubah dengan 
sendirinya. Ubahlah cara berpikir Sahabat PIC, maka Sahabat 
PIC akan dapat mengubah kehidupan. Kita perlu berpikir 
positif agar mendapatkan hasil yang positif pula. Apa formula 
busnudgon? Apa rahasianya? 


Melihat secara positif 

Berbicara yang positif 

Mendengar yang positif 

Bertindak secara positif 

Berpikir kreatif 

Self-talk, mensuggesti diri dengan hal-hal baik 
Biasa menjadi luar biasa 

Melihat ke depan 

Berpikir mungkin dan bisa. 


SO 0O TRI ON 0 S3 0 PO AE 


Young Husnudzon 41 


FOCUS 
in | 

UCCES$ 
R— 


Apapun yang terjadi, fokus pada kesuksesan 


Pikirkan keuntungan yang akanSuhabat PIC peroleh dan 
ajaklah diri Sahabat PIC untuk mencobanya. Kekuatan pikiran 
merupakan kekuatan dahsyat akan membentuk kehidupan 
kita. Proses pembentukkan biasanya dilakukan di dalam 
pikiran bawah sadar kita, namun sangatlah mungkin untuk 
melakukan proses tersebut secara sadar. Cobalah untuk 
melakukannya, karena Sahabat PIC tidak akan merasa rugi. 
Sebaliknya Sahabat PIC akan memperoleh banyak hal. 
Acuhkan apapun pendapat orang lain tentang diri Sahabat PIC 
ketika sedang mengubah pola pikir. 

Selalu visualisasikan (gambarkan dalam pikiran) situasi 
yang menguntungkan dan bermanfaat bagi Sahabat PIC. 
Gunakan kata-kata positif dalam suara hati Sahabat PIC atau 
ketika Sahabat PIC berbicara dengan orang lain. Tersenyumlah 
sedikit lebih banyak, karena senyuman akan membantu 
Sahabat PIC untuk berpikir lebih positif. Abaikan perasaan 
malas atau keinginan untuk berhenti. Jika Sahabat PIC 


42 Bung Faisal 


bertahan, maka pola pikir Sahabat PIC akan berubah dari 
buruk (negatif) menjadi baik (positif). 

Saat pikiran negatif memasuki pikiran, Sahabat PIC harus 
mewaspadainya dan menggantikan pikiran tersebut dengan 
pikiran yang lebih membangun. Pikiran negatif akan mencoba 
memasuki pikiran Sahabat PIC lagi, dan sekali lagi Sahabat PIC 
harus menggantikannya dengan pikiran positif. Bayangkan 
seakan-akan ada dua gambar di depan Sahabat PIC, dan 
Sahabat PIC harus memilih untuk memilih salah satu gambar 
tersebut dan mengabaikan gambar yang lain. 

Ketika Sahabat PIC sedang berusaha mengganti prasangka 
negatif dengan yang positif, namun tiba-tiba merasakan 
perlawanan dari dalam diri Sahabat PIC, maka teruskan dan 
jangan menyerah. Tetap fokuskan diri Sahabat PIC pada 
prasangka-prasangka baik dan menyenangkan. 

Terlepas dari keadaan Sahabat PIC saat ini, berusahalah 
untuk berfikir dan berprasangka baik. Pikirkan hasil serta 
situasi yang menguntungkan Sahabat PIC, dengan begitu maka 
keadaan akan berubah sesuai dengan pikiran Sahabat PIC. 
Perubahan ini tentunya membutuhkan waktu, namun cepat 


atau lambat pada akhirnya perubahan akan terjadi. 


#YukHusnudzon! 6 
Jan Koum Jual WhatsApp Rp 224 triliun 


Pada usia 17 tahun, ia hanya bisa makan dari jatah 
pemerintah. Ia nyaris menjadi gelandangan. Tidur beratapkan 
langit, dan beralaskan tanah. Untuk bertahan hidup, dia bekerja 
sebagai tukang bersih-bersih supermarket. “Hidup begitu pahit”, 
Koum membatin. 


Young Husnudzon 43 


Sebelum meninggal, Ibunya didiagnosa terkena penyakit 
kanker, Ibunya menjahit baju buat Jon Koum demi menghemat, 
“Tak ada nang, Nak...”. Mereka bertahan hidup hanya dengan 
tunjangan kesehatan seadanya. Koum hampir tidak lulus dari 
sebuah SMA di Mission Viejo, California. Ketika Ia melamar kerja 
di Facebook namun di tolak. 


WhatsAr 


” 


Jan Koum, founder WhatsApps 


Pada bulan Januari 2009, Koum membeli iPhone dan 
menyadari bahwa App Store yang saat itu berusia tujuh bulan akan 
menggebrak industri aplikasi dunia. Ia mengunjungi temannya, 
Alex Fishman, dan keduanya berdiskusi selama beberapa jam 
seputar ide aplikasi Koum di rumah Fishman. Pada hari ulang 
tahunnya tanggal 24 Februari 2009, ia mendirikan WhatsApp Inc. 
di California. Akhirnya WhatsApp resmi dibeli Facebook dengan 
harga 19 miliar dollar AS atau sekitar Rp 224 triliun. 


44 Bung Faisal 


Husnudzon Point : 

Tidak ada rugi saat kita memilih bersikap husnudgon. 
Bayangkan, bila Koum ditolak kerja di Facebook lalu Ia putus asa, 
sedang hidupnya sangat tidak mudah, akhirnya bunuh diri? Ia 
tidak akan tahu bahwa bisa membuat aplikasi yang digunakan 
oleh mayoritas smartphone di dunia. Ia juga tidak tahu aplikasinya 
harganya luar biasa tinggi. 

Mungkin pula bila akhirnya kerja di Facebook Ia tidak 
seperti sekarang ini. Justru ketika Ia diluar Facebook dan 
mendirikan usaha sendiri, aplikasinya dibeli bukan hanya seharga 
milyar, namun ratusan triliun. Masalah keuangan yang dulu 


sempat dideritanya pun tidak ada rasanya sekarang saat perubahan 
tiba. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 45 


5. 8 Cara Melejitkan Sugesti Husnudzon 


“Kehidupan yang baik adalah iman yang sebenarnya kepada Allah.” (Aidh 
Al-Oarni) 


Husnudgon tak hanya memiliki dampak baik untuk mood atau 
keadaan psikologis seseorang, tetapi juga berdampak baik bagi 
kesehatan. Walaupun sulit menerapkan husnudgon dengan banyak 
alasan seperti merasa pesimis, cemas, dan khawatir. Sahabat PIC 
bisa melakukannya dengan menerapkan poin-poin di bawah ini. 
Coba cek dan terapkan 10 cara melejitkan sugesti husnudgon. 
Lihatlah hasilnya, rasakan dan syukuri nikmat sekecil apapun. 


1. Bersyukur 

Jangan berfokus pada apa yang tidak Sahabat PIC miliki. 
Cobalah untuk mengingat hal-hal baik yang Sahabat PIC 
miliki, ingatlah semua hal baik yang pernah terjadi pada 
Sahabat PIC. Bersyukur atas hidup dan menghargai apa yang 
Sahabat PIC miliki adalah peraturan pertama untuk selalu 
husnudgon. 

2. Pilih teman-teman yang suportif 

Lingkungan negatif bisa menular. Untuk itu, jangan 
tempatkan diri Sahabat PIC di tengah para pengeluh. Lebih 
baik, pilih teman-teman yang selalu memberikan dukungan, 
bersemangat, dan husnudgon setiap hari. Cepat atau lambat, 
Sahabat PIC akan merasakan energi mereka mempengaruhi 
semangat Sahabat PIC. 

Terkecuali dalam rangka mempengaruhi dan mengajak 
lingkungan yang buruk pada kebaikan. Pastikan diri Sahabat 
PIC mampu mempengaruhi, bukan terpengaruh. Membawa 
pada kebaikan, bukan terbawa pada keburukan mereka. 


46 


Bung Faisal 


Sahabat PIC senditi yang tahu benar akan kondisi dan 
kemampuannya diri sendiri. 

Hilangkan perasaan sebagai korban & ambil tanggung jawab 
pribadi 

Pribadi su'udgon hampir selalu merasa dirinya menjadi 
korban. Semua orang lain jahat. Dunia terasa begitu jahat 
padanya. Jika itu yang terjadi, maka buka mata, dan hati. Itu 
semua karena kita sendiri yang menjadikan diri sebagai 
korban. Merelakan orang lain melukai dan diri kita 
menderita. Kalaupun orang lain mengecewakan, diri kitalah 
yang memutuskan untuk terus menderita atau melanjutkan 
hidup dengan penuh kebahagiaan. Pemuda husnudgon 
bertanggungjawab penuh akan hidupnya. 

Ingat, Sahabat PIC memang tak bisa mengendalikan apa 
yang akan terjadi Namun Sahabat PIC selalu bisa 
mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan Sahabat PIC 
sendiri. Jadi, ketika ada hal buruk yang terjadi, katakan pada 
diri Sahabat PIC: "Aku bertanggung jawab pada perasaan dan 
pikiranku, dan aku memutuskan untuk merasa bahagia dan tegar. 
Memutuskan tetap bersyukur dan melanjutkan hidup." 

Ubah kata 'tidak bisa' menjadi 'bisa!" 

Ini membutuhkan latihan, namun jelas bisa berhasil 
dilakukan jika Sahabat PIC tekun menerapkannya. Cobalah 
untuk mengubah struktur kalimat Sahabat PIC, yang su'udgon 
menjadi  husnudgon. — Misalkan, — "Kenapa — pekerjaanku 
berantakan?” Menjadi "Hasil kerjaku kali ini belum memuaskan. 
Tapi selanjutnya aku pasti bisa lebih baik." Jika terus diterapkan, 
hal ini bisa mengubah persepsi Sahabat PIC. Lihatlah para 
tokoh besar, seperti Soekarno yang selalu yakin “Bisa”. 
Bagaimanapun caranya. Pokoknya yakin bisa. Seiring 


Young Husnudzon 47 


berjalannya waktu cara akan ada dengan sendirinya. Asal kita 
melakukan yang bisa kita lakuakan sekarang juga. 

Berbuat baik pada orang lain membawa dampak besar 
bagi Sahabat PIC. Ingatkah ketika Sahabat PIC berusaha 
membuat orang lain bahagia, tiba-tiba Sahabat PIC juga ikut 
merasakan kebahagiaan. Hidup juga terasa berarti dan 
bermakna. Perasaan itu bisa membuat Sahabat PIC merasa 
lebih baik, dan lebih baik lagi. Sesungguhnya saat kita 
berbuat baik pada orang lain, maka kebaikan itu untuk diri 
kita sendiri. 

Lihat sisi baiknya 

Setiap situasi selalu memiliki dua sisi jika Sahabat PIC 
menghayatinya. Ada sisi positif dan sisi negatif, untuk itu, 
cobalah selalu cari sisi positifnya pada setiap situasi. Fokuslah 
pada sisi baiknya yang akan memberikan kekuatan besar pada 
diri Sahabat PIC sehingga dapat mengubah keadaan. 

Istirahat 

Setiap orang perlu istirahat dan menenangkan diri. 
Istirahat bisa diartikan dengan memelankan langkah ketika 
berjalan, merenung sejenak tentang apa yang sudah Sahabat 
PIC lakukan, serta menyegarkan pikiran dari rasa khawatir 
dan cemas. 

Istirahat tentu bisa diartikan tidur. Saat pikiran penat. 
Hati tidak karuan. Pagi sampai malam bekerja keras. Maka 
itu berarti Suhabat PIC perlu istirahat. Tubuh kita memiliki 
hak untuk tidur. Ketika istirahat telah terpenuhi, maka 
perhatikanlah setelah istirahat itu. Tubuh dan pikiran serta 
jiwa terasa fresh kembali. Isitirahat atau tidur yang 
berlebihanlah yang tidak dianjurkan. 

Tentukan tujuan 


48 


Bung Faisal 


Menjadi pemimpin bagi diri sendiri adalah suatu 
keharusan. Jangan mau untuk terombang-ambing oleh 
pendapat orang lain mengenai diri Sahabat PIC. Putuskan apa 
yang ingin Sahabat PIC lakukan. Tetapkan mimpi yang akan 
diraih. Dengan mengikuti jalan yang Sahabat PIC putuskan 
sendiri, maka Sahabat PIC akan merasakan rasa percaya diri 
yang tinggi. Selama hal itu baik dan membaikkan, maka 
setinggi dan sebesar apapun mimpi akan selalu ada cara 
untuk mewujudkannya. Tujuan itulah yang mengarahkan 
langkah Sahabat PIC, teguh tidak terombang-ambing dan 
terganggu keadaan. 

Tetaplah tersenyum & memilih bahagia 

Apapun yang terjadi, memiliki rasa bahagia adalah pilihan. 
Masing-masing dari diri kita sudah diberikan modal oleh 
Allah untuk bisa dan selalu bahagia. Percayalah, hanya kita 
yang bisa memilih untuk bahagia ataupun sedih. Tertawalah 

secukupnya maka akan mampu meredakan stres dan 
mengingatkan diri Sahabat PIC untuk tidak terlalu serius 
ketika ada masalah. Apapun masalahnya yang sedang 
dihadapi, kita memiliki kemampuan memilih untuk tetap 
tersenyum merayakan kehiduapan atau tidak. 

Menerapkan 9 cara di atas secara tekun akan menjadikan 
Sahabat PIC menjadi pemuda husnudzgon, bahagia, dan penuh 
syukur. “Semua bunga esok hari ada dalam benih hari ini. Semua 
hasil esok hari ada dalam pikiran bari ini” (Aristoteles). 

Apa yang sering Sahabat PIC pikirkan? Kalimat apa yang 
sering Sahabat PIC keluarkan dari mulut Sahabat PIC? 
Seberapa sering Sahabat PIC mengatakannya? Itu semua 
sangat mempengaruhi hidup Sahabat PIC dari waktu ke waktu. 
Pikiran dan kata-kata adalah awal pembentukan sugesti pada 
diri Sahabat PIC menjadi pemuda husnudzon atau su'udgon. Dan 


Young Husnudzon 49 


dari sugesti itulah yang membentuk diri Sahabat PIC seperti 
sekarang ini. 

Sugesti merupakan rangkaian kata maupun kalimat yang 
diberikan kepada seseorang untuk memberikan pengaruh 
sesuai dengan makna yang ditangkap dari penyampaian 
kalimat tersebut. Jadi, hal terpenting dari penanaman sugesti 
adalah dari kata-kata yang Sahabat PIC sampaikan: apa, kapan, 
dan sesering apa Sahabat PIC menyampaikannya. 

Walau sugesti yang Sahabat PIC katakan terasa tidak nyata 
bagi Sahabat PIC sekarang. Tidaklah apa-apa, karena pikiran 
sadar Sahabat PIC melihat bahwa hal yang Sahabat PIC 
katakan itu sedang tidak ada pada diri Sahabat PIC sekarang. 
Tetapi ketika semakin sering Sahabat PIC mengatakan sugesti 
yang Sahabat PIC bentuk itu, lama kelamaan hal itu akan 
menjadi suatu kebiasaan bagi diri Sahabat PIC, dan lambat 
laun Sahabat PIC akan meyakini sugesti yang sering Sahabat 
PIC ucapkan. Ingat, kuncinya selalu di sini adalah emosi atau 
perasaan dan pikiran Sahabat PIC. 

Pikiran bawah sadar Sahabat PIC akan memerintahkan 
pikiran sadar Sahabat PIC untuk melakukan segala sesuatu 
yang perlu dilakukannya. Segala sesuatu yang Sahabat PIC 
lakukan itu akan selalu tertuju pada apa yang telah Sahabat PIC 
sugestikan. Segala sesuatu dan solusi di sekeliling Sahabat PIC 
yang tadinya tidak terlihat akan menunjukkan dirinya untuk 
ikut membantu dan mewujudkan apa yang Sahabat PIC 
inginkan. Segalanya akan terasa begitu mudah dan 
menyenangkan untuk dilakukan. 


50 Bung Faisal 


#YukHusnudzon! 7 
Louis Braille : 


Tuna Netra yang Membantu Jutaan Tuna Netra Dunia 


Louis Braille adalah seorang yang berkebangsaan Perancis 
yang lahir pada tahun 1809. Di saat umur 15 tahun dia berhasil 
menemukan huruf braille (huruf khusus yang digunakan tuna 
netra untuk membaca). 

Louis Braille dulunya menderita kebutaan karena kecelakaan 
yang terjadi di tempat kerja ayahnya yaitu salah satu matanya 
tertusuk benda tajam hingga terinfeksi. 

Infeksi yang terjadi di salah satu matanya menyebar ke mata 
yang lain sehingga dia mengalami kebutaan. Ketika bersekolah di 
Paris, dia bertemu dengan kapten angkatan bersenjata Prancis 
yang memperkenalkan penemuannya dengan sebutan Night 
Wraiting (Tulisan Malam). Namun kode dari tulisan malam ini 
terlalu rumit karena memiliki 12 titik, dan dia tidak tahan dengan 
kode 12 titik tersebut. Oleh karena itu, kemudian Louis Braille 
memodifikasi kode itu menjadi 6 titik yang dibagi menjadi 2 
kolom yang menyerupai persegi panjang. 

Akhirnya Louis berhasil menemukan 63 kombinasi titik yang 
mungkin dan pada akhirnya Louis pun memutuskan untuk 
mengembangkan sistem hurufnya sendiri. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 51 


Louis Braille, kekurangannya adalah kelebihannya 


Husnudzon Point : 

Bagi tuna netra, siapa sekarang yang tidak menggunakan alat 
bantu braile. Hampir di seluruh dunia alat ini digunakan, dan 
sangat membantu tuna netra agar bisa membaca. 

Memang berat Louis Braille saat remaja kehilangan kedua 
matanya. Namun tidak jarang kita belum tahu tujuan sebenarnya 
Tuhan dan hikmah dibaliknya. Di sini pentingnya kita tetap 
husnudgon apapun yang terjadi. Justru saat buta, Louis Braille dapat 
menciptakan alat yang sangat bermanfaat bagi para tuna netra di 
seluruh dunia. #YukHusnudzon! 


52 Bung Faisal 


6. Kebiasaan Agar Selalu Husnudzon 


“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan 
keras adalah kemenangan yang hakiki.” 
(Mahatma Ghandi) 


Husnudgon adalah berpikir, menduga, dan berharap hanya yang 
baik tentang suatu keadaan atau tentang seseorang. Sahabat PIC 
tidak akan berprasangka buruk tentang orang lain. Sahabat PIC 
tidak menggunjingkan desas-desus yang buruk tentang orang 
lain. Sahabat PIC tidak menduga-duga yang jahat tentang orang 
lain. Sahabat PIC pun tak akan berprasangka buruk bahkan 
terhadap diri Sahabat PIC sendiri. Sahabat PIC akan selalu 
merasa sehat, Sahabat PIC akan selalu yakin bahwa Sahabat PIC 
akan sukses, Suhabat PIC yakin Sahabat PIC akan disukai 
banyak orang. 

Dengan husnudgon tersebut akhirnya, Sahabat PIC pun 
benar-benar akan selalu sehat, kesuksesan akan Sahabat PIC 
raih sebagai sebuah keniscayaan, dan banyak orang akan 
berkerumun di sekeliling Sahabat PIC karena mereka sangat 
menyukai pribadi Sahabat PIC. Bayangkan, bagaimana besar 
dampaknya bila Sahabat PIC setiap saat terlatih menggunakan 
busnudgon itu! 

Kebiasaan apa yang harus dilakukan agar kita tetap dan 
selalu husnudgon? 


Young Husnudzon 53 


GOON idea ro 
Shoughuful sty le 
— professional ms 


CONFIDENT wo0 


ASMILE gsnan 
EMOTION PERSON 


PEOPLE 
Sinteny om 


aa ccelem ADULT 25 Ta 
GOAL 5 Par 
POWER PNILOSAPNY 
imi #aBUSINESS 


Op SuctESSFUL 


-POSITIVE 


COKPMEAN ser an at 9 


Creativity 
THINKING 


MIND STBENGTH 
watu CAREER 


Penuhi diri kita dengan hal-hal baik: Apa yang dilihat, dibaca, 
didengar, dan ditonton. 


Biasakan kumpul bersama orang-orang sholeh dan 
sholehah 

Pribadi-pribadi sholeh dan sholehah adalah 
pribadi yang penuh dengan kebaikan, busnudgon. Apapun 
masalah yang Sahabat PIC alami, ketika berkumpul dan 
bercengkrama dengan mereka maka akan membawa 
dampak kepada kebaikan Suhabat PIC. Hati yang gelisah 
menjadi tenang. Jiwa yang bimbang menjadi tegas. 
Bertambahnya ilmu dalam kekososngan pengetahuan. 
Bahkan memandang dan duduk-duduk bersama mereka 
getaran positifnya begitu terasa sehingga hati kita menjadi 
tenang dan damai. 


54 


Bung Faisal 


Ibadah wajib & sunnah 

Bagi kita umat beragama, akan sangat sulit 
memiliki persangka baik bila ibadah shalat dan puasa 
wajib kita tinggalkan. Hati pasti tidak akan tenang. 
Melakukan rukun Islam adalah kewajiban bagi kita. Coba 
Sahabat PIC perhatikan dan rasakan, selalu saja bila 
setelah melaksanakan ibadah : Shalat fardlu, puasa 
ramadhan, shalat tahajjud-dluha, puasa senin-kamis, 
membaca Al-Guran, bersedekah, kesemuanya itu 
mendatangkan ketenangan hati dan pikiran. Hidup 
menjadi lebih jelas, apa yang harus dilakukan. 

Menulis kesyukuran tiap hari 

Biasakan tiap hari menulis daftar kesyukuran. 
Bisa tiap di pagi hari ataupun tiap menjelang tidur. Tulis 
minimal 5 hal yang disyukuri. Hal ini akan memberikan 
manfaat yang sangat besar. Saya sarankan Sahabat PIC 
membaca buku The Magic karya Rhonda Byrne. 
Rasakanlah akan ada perubahan signifikan dengan 
membiasakan hal tersebut.. 

Membaca buku-buku pengembangan diri, tokoh-tokoh 
besar, dan buku-buku yang mendorong berfikir dan 
bertindak positif. 

Apa yang kita baca sangat berpengaruh pada 
pembentukan pola pikir, sudut pandang, dan mental. 
Membaca buku pengembangan-pengembangan diri akan 
membuat kita berkembang. Sering membaca buku-buku 
yang mengajak positif, lambat laun kepribadian kita akan 
dipenuhi kebaikan dan menyebar kebaikan. Membaca 
buku-buku tokoh besar menumbuhkan semangat, 
inspirasi dan mau ikut terlibat mencapai keberhasilan 
yang telah mereka usahakan. Memperluas visi ke depan. 


Young Husnudzon 55 


5. Mendengarkan musik yang baik 

Coba mendengarkan lagu Geisha, seperti remuk 
jantungku & kamu jahat, atau Adele dengan judul someone 
like you. Apa eteknya setelah mendengarkan? Hidup 
menjadi lesu, malas untuk ngapa-ngapain. Apalagi yang 
sedang kena masalah cinta, hidup terasa menjadi galau 
selalu. Apalagi ketika menonton dan mendengar 
berulang-ulang. Boleh saja mendengar lagu mellow 
seperti itu dengan sekedarnya namun dengan kondisi kita 
sedang fit. Biasakan mendengarkan lagu dengan irama 
yang penuh semangat, dan isi yang mengajak kepada 
kebaikan, mengajak tumbuh dan berjuang untuk meraih 
kebesaran hidup. 

6. Fokus pada solusi 

Sangat penting membiaskan diri berfokus pada 
solusi. Ketika masalah datang, jangan banyak bertanya 
mengapa saya yang kena masalah ini? Kenapa tidak 
mereka? Kenapa menimpa saya? Segera fokus 
memikirkan dan bertindak, bagaimana cara menyelesaikan 
masalah ini? Apa yang dapat dilakukan sekarang ini untuk 
menyelesaikan masalah? Sekali lagi, jangan berfokus dan 
berkutat pada masalah. Apalagi meratapinya. Pemuda 
ungul akan berfokus pada solusi. 


Saya dulupun tidak menyadari mengapa tiap hari galau, 
lesu, lemes dan sedih. Ternyata karena mendengarkan lagu- 
lagu itu. Saat lagu-lagunya dirubah menjadi mendengarkan 
lagu Gigi seperti dengan judul sang pemimpi, Nidji dengan judul 
laskar pelangi & di atas awan, D'masiv dengan judul Jangan 
Menyerah, atau mendengarkan pidato-pidato Bung Karno. 
Kesemua itu menjadikan hidup ini terasa penuh gairah. 


56 Bung Faisal 


Seperti tidak ada masalah. Masa depan ditatap dengan penuh 
cerah. Yakin, pasti bisa sukses. Pasti bisa berubah. 


Young Husnudzon 57 


7. Sapu Bersih Keluhan, Ganti Dengan Rasa Syukur 


“Rasa syukur merupakan induk dari segala kebajikan yang lain.” 
(Cicero) 


Apa yang Sahabat PIC rasakan dan alami bila memiliki teman 
yang suka mengeluh? Tentu sangat tidak mengenakan. Orang- 
orang mengeluh sangat tidak mudah untuk diajak maju. Ada 
saja alasan yang dibuat-buat, sehingga membebani diri dan 
membuat diri tidak melangkah maju lebih baik. 


Mengeluh : 


“Saya merasa sudah maksimal dalam bekerja, tapi hasilnya hanya 
capek dan lelah. Ah buat apa rajin bekerja.” 


“Setiap hari bertemu masalah, bahkan sampai terbawa dalam 


mimpi, Aduhbhh” 


“Berkas di meja seperti tak ada habisnya, selalu datang dan 
menumpuk. Kapan istirahatnya ini Akhhh”. 


Mengeluh itu sendiri adalah sifat seseorang yang tidak 
dapat menerima akan takdirnya atau apa yang telah 
dimilikinya. Dua Penyebab mengeluh diantaranya : 


1. Penolakan diri terhadap realitas 
Karena apa yaang diinginkan bertolak belakang 
dengan kenyataan sekarang. 
2. Ungkapan ketidakmampuan 
Mengeluh tentang keadaan fisik, keadaan 
keluarga, keadaaan pribadi. Tidak berdaya membuat 


58 


Bung Faisal 


sesuatu karena banyak alasan ini dan itu. Sedang mereka 
bisa &arena ini dan itu pantas saja. 


Misalnya ada seorang wanita yang mengeluh akan fisiknya 
yang gemuk, dia terus saja mengeluh, “Akhh kenapa dia bisa 
langsing banget sehingga banyak pria yang ngelirik. Sedang saya 
menyedihkan gemuk dan gak menarik. Tuhan tidak adil.” Padahal 
diluar sana masih banyak yang kurang beruntung seperti 
orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Mata pun tidak 
bisa melihat. Kelaparan. Sedang Ia hanya fokus pada apa yang 
tidak dimiliki. 

Pada saat situasi tertentu membuat Sahabat PIC 
mengeluh, maka buatlah kondisi tersebut sebagai sesuatu yang 
patut Sahabat PIC syukuri. Misalnya saja ketika Sahabat PIC 
mendapat sms dan telepon tagihan hutang. Daripada 
mengeluh akan tagihan tersebut, lebih baik mengganti 
keluhan Sahabat PIC dengan kalimat positif misalnya : 


“Ya Allah terima kasih banyak, hutang saya hanya 30 juta. 
Sedang teman saya ada yang kena musibah bangkrut sehingga 
hutangnya mencapai 900 juta. Banyak pelajaran dari butang yang 
saya terima. Ampuni kami ya Allah. Kuatkan kami untuk 
bangkit, hutang bisa terlunasi.” 


Jangan biarkan waktu 24 jam sehari habis dengan 
mengeluh dan mengeluh. Bila kita sering mengeluh maka akan 
berakibat buruk, seperti diantaranya: 


1. Mudah marah. 
Ia akan mudah marah karena telah menyesali apa 
yang dimiliki sehingga tidak dapat meraih apa yang dia 
inginkan. Sehingga dadanya dipenuhi kekecewaan. 


Young Husnudzon 59 


Mudah tersinggung 

Orang yang sering mengeluh akan mudah 
tersinggung karena dia akan menebar energi negatif 
kepada diri sendiri dan orang lain sehingga membuat 
mereka memiliki sikap yang sinis, skeptis dan pesimis. 
Mudah sakit hati 

Orang yang sering mengeluh akan sering sakit 
hati karena biasanya sifat mereka mudah tersinggung dan 
sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena 
hal sepele, ia langsung sakit hati dan dibesar-besarkan. 
Merasa dirinya selalu menjadi korban, dan mengganggap 
orang lain adalah jahat semua. 
Gampang sakit-sakitan 

Pikiran dan perasaan yang dipenuhi keluhan 
membuat dirinya lemah. Baik secara mental maupun fisik. 
Ia sendiri tidak optimis bahwa dirinya kuat. Bila sakit, Ia 
lebih percaya sakitnya akan permanen. Pikiran dan 
prasangka buruk pada diri dan orang lain sangat 
meningkatkan fisiknya mudah sakit. Imunitas tubuh 
menurun seiring keluhan yang sering dilontarkan. 
Menutup potensi diri 

Ketika kita ' mengeluh sebenarnya kita 
menghilangkan potensi diri dan akan menutup 
kemampuan-kemampuan yang sebenarnya kita miliki. 
Keluhan itu merusak pandangan jiwa. Mengeluh 
mengindikasikan bahwa kita hanya mau hidup "ewnak- 
enaknya saja". Padahal, tidak satupun orang yang luput 
dari masalah, sekecil apapun itu. Kaya atau pun miskin. 
Pejabat ataupun bukan. Akibatnya kita menjadi manja, 
kemampuan kita menjadi tidak dimanfaatkan dan otak 
kita menjadi buntu. 


60 Bung Faisal 


6. Menambah masalah 
Ketika kita mengeluh, kita meminta orang lain 
untuk mengerti kesulitan dan juga kemarahan kita 
terhadap suatu keadaan. Padahal kalau mau dirunut 
kebelakang, orang yang mendengar keluhan kita juga 
tidak dapat membantu kita. Mungkin dengan bercerita 
kepada orang lain kita menjadi lega karena mungkin ada 
beban yang dikeluarkan, namun itu hanya sesaat. Karena 
inti dari mengeluh adalah mengomel, bukan 
menyelesaikan masalah. Namun curhat tidak sama 
dengan mengeluh. Dengan keluhan maka masalah akan 
bertambah. 
7. Membuka kekurangan diri 
Mungkin ini banyak yang tidak menyadari bahwa 
mengeluh di sosial media adalah sebenarnya 
mempermalukan diri sendiri. Berapa banyak orang yang 
tidak seharusnya tahu masalah kita dan kemudian menjadi 
tahu. Dan tahukah Sahabat PIC bahwa kita tetap tidak 
bisa menyelesaikan masalah. 


#YukHusnudzon! 8 
Zhang Xin, Dari Nol Jadi Bos Properti Dunia 


Zhang Xin, perempuan pemilik perusahaan properti SOHO 
ternyata memiliki jalan berliku dalam mencapai kesuksesannya. 
Dia tidak dilahirkan dari keluarga kaya. Bahkan, semasa remaja 
Xin dan ibunya sempat bekerja sebagai buruh di perusahaan 
permen di Beijing. Ibu Zhang Xin bekerja sebagai penerjemah. 
Walau memiliki pekerjaan, ia digaji dengan sangat kecil. 

Xin semasa kanak-kanak hidup dalam kemiskinan. Dia tidur 
di atas meja kerja ibunya. Mereka tidak mampu menyewa rumah, 


Young Husnudzon 61 


hingga terpaksa tidur di kantor dan memanfaatkan buku sebagai 
bantal. 


Zhang Xin, owner properti SOHO 


Zhang Xin dan Pan Shiyi mendirikan perusahaan 
pengembang real estate SOHO pada 1995. Hingga saat ini mereka 
sudah mengembangkan lebih dari 56 miliar meter? tanah di Cina 
dan menyulapnya menjadi bangunan real estate. 

Pada tahun 2013 Zhang masuk sebagai salah satu dari 24 
wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Dari 
majalah yang sama, ia juga menjadi salah satu dari 10 wanita 
wirausaha paling berpengaruh yang memulai usahanya dari 0. 
Walau sekarang kekayaannya sudah melebihi Oprah, Donald 
Trump dan bahkan ratu Inggris sekalipun, Zhang Xin tetap 
bertahan pada gaya hidupnya yang sederhana. 

“Selama aku tidak bepergian, aku selalu memberikan waktuku untuk 
keluarga. Kami pergi ke pertandingan sepak bola, aku membantu mereka 
mengerjakan PR. Aku sangat suka melakukan hal itu. Ini juga 


62 Bung Faisal 


membuatku sadar kalau kehidupan lebih besar dari sekedar kerja, kerja, 
dan kerja.” ujar Zhang Xin. 


Husnudzon Point : 

From zero to hero tepat disandang pada Zhang Xin. Tak heran 
Ia termauk 10 wanita paling berpengaruh di dunia yang memulai 
bisnisnya dari nol. Kenapa dia harus mengalami dari sangat bawah 
untuk mencapai kesuksesannya? Salah satunya agar bisa 
menginspirasi manusia lainnya. 

Ia telah membuktikan menjadi salah satu wanita terkaya di 
dunia dan itu berawal dari nol. Kita sekarang yang sedang ada di 
bawah, miskin. Tidak ada alasan mengangapnya sebagai takdir dan 
menyerah pada keadaan. Kita harus memulai kesuksesan kita dari 
bawah agar saat sukses kita bisa benar-benar menginspirasi 
lingkungan kita, negeri kita. Bahwa kita semua bisa merubah 
kondisi sekarang walau dalam seburuk-buruknya keadaan. 
#YukHusnudzon! 


Sejatinya, bahwa mengeluh hanya akan membuang energi, 


mengurangi produktivitas dan membuang-buang waktu saja. 
Parahnya, mengeluh itu bisa menular dan berdampak buruk. 
Mungkin Sahabat PIC tidak suka mengeluh, tetapi bisa saja 
teman mensugesti dengan keluhan-keluhannya setiap kali 
bertemu, dan, pikiran bawah sadar menerimanya dan ikut 
mengeluhkan pula hal yang sama. Hati-hatilah. 

Waspada pada sifat mengeluh saja belum cukup, harus 
ada penangkalnya. Syukur adalah lawan kata dari mengeluh. 
Syukur pulalah yang akan menghadirkan energi positif dan 
busnudgon dalam melakukan segala hal, bukan hanya dalam 
bidang pekerjaan, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Rasa 


Young Husnudzon 63 


syukur atas semua pemberian Allah akan menghadirkan rasa 
tenang dalam tubuh, rasa untuk berterima kasih karena semua 
rahmat-Nya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan 
baik. 

Karena syukur itu menenangkan, sedangkan mengeluh itu 
menggelisahkan. Sekarang, jika landasan yang digunakan 
berubah, perhatikan lagi kalimat keluhan tadi bila menjadi 
bersyukur : 


“Saya merasa sudah maksimal dalam bekerja, saya bersyukur 
Tuhan memberi otak yang sedemikian Inar biasa.” 


“Setiap hari bertemu masalah, semoga bisa menjadi pembelajaran 
Jang baik. Masalah ini pasti bisa diselesaikan dan membuat 


makin dewasa.” 


“Berkas di meja seperti tak ada habisnya, dan bersyukur saya 
selalu bisa menyelesaikannya” 


Allah berfirman dalam Al-Gur'an surat Ibrahim ayat 7 : 


“Sesungguhnya Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." 


Saat kita mengeluh, Allah akan memberi azab pada kita 
salah satunya dengan bertambah berat dan banyaknya masalah 
serta dicabutnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. 
Sedang apabila kita bersyukur, Allah akan mentambah 
karunia. Maka tak heran, bersyukur itu akan menumbuhkan 
kehidupan kita. 

Ganti sikap mengeluh dengan bersyukur: 


64 


Bung Faisal 


2, 


Bersyukurlah setiap hari setidaknya dua kali sehari. 
Bersyukur atas kesehatan Sahabat PIC, studi, 
pekerjaan Sahabat PIC, keluarga atau apapun selalu 
kita syukuri. Ambilah waktu untuk membudayakan 
setiap hari di pagi hari dan menjelang tidur untuk 
bersyukur dengan berterima kasih kepada Allah yang 
telah memberi segalanya yang kita butuhkan dalam 
hidup ini. 

Jangan mengeluh bila menghadapi kesulitan. 
Tutuplah mata Sahabat PIC, tarik nafas panjang, 
tahan sebentar dan kemudian hembuskan pelan-pelan 
dari mulut. Buka mata Sahabat PIC, tersenyumlah dan 
rasakanlah kesyukuran hari ini. Termasuk bersyukur 
hari ini bisa bernafas, mata bisa melihat, kaki bisa 
berjalan dan anugerah lainnya. Laukan ini berulang- 
ulang. 

Biasakan diri untuk tidak ikut-ikutan mengeluh. Bila 
Sahabat PIC sedang bersama teman-teman yang 
sedang mengeluh, berilah tanggapan yang positif atau 
tidak sama sekali. Selalu berpikir positif dan lihatlah 
perubahan dalam hidup kita. Jika mengeluh bisa 
menular, maka sikap bersyukur juga bisa menularkan 
kebaikan pada lingkungan terdekat kita. 


“Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa 


yang kamu mobonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung 
nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya” (OS. 
Ibrahim : 34). 


Young Husnudzon 65 


8. Selalu Memilih Optimis 


“Hanya butuh satu kesuksesan untuk menutupi ribuan kegagalan.” 
(Chairul Tanjung) 


Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. 
Hal tersebut antara lain: kita tidak bisa memilih siapa orang 
tua kandung kita, siapa kakak kita, kita dilahirkan di 
lingkungan seperti apa, dan dalam kondisi apa. Berkulit 
putih, coklat, kuning atau hitam. Tetapi masa depan, kita 
diberi kekuatan dan hak untuk memilih dan menciptakannya 
seperti apa. 

Selalu ada pilihan untuk bersikap optimis. Optimis is my 
style. Bukan tidak mempertimbangkan realitas. Harus 
pertimbangkan realitas, dan untuk membangun masa depan 
harus dengan pandangan optimis. Apapun bisa terjadi kalau 
Allah sudah mengizinkan. Rasa optimis itu membangun 
semangat agar terus tidak berhenti memperjuangkan sesuatu. 
Hidup atas banyak harapan dan tujuan. 

Sebarkanlah optimisme, tularkanlah kepada semua orang 
sekitar kita. Hidupkanlah optimisme dalam meraih cita-cita 
kepada siapapun. Sampaikan bahwa masih ada harapan. 
Hidup selalu saja ada pilihan. Optimis kita bisa. 


66 Bung Faisal 


IF YOU WANT 
TO MAKE 

YOUR DREANVS 
COME TRUE, 


THE HRST THING 


s WAKE UP. 


ah kita bangu n bek 


Young Husnudzon 67 


9. Terapi Husnudzon 


“Diantara stimulus dan respons, manusia memiliki kebebasan untuk 
memilih.” 


(Viktor Frank) 


Hidup yang sedang dijalani sekarang ini adalah sebagai 
pancaran pikiran, keputusan, dan pilihan Sahabat PIC. Jika Sahabat 
PIC rela menerima tantangan berarti Sahabat PIC telah merintis 
perubahan, kemajuan, dan perkembangan. Ada tiga kekuatan yang 
dapat menjadi sumber keseimbangan untuk berpikir positif dalam 
hidup. Jika salah satu tidak ada, maka Sahabat PIC akan mudah 
berpikir negatif. Tiga kekuatan ini terdiri dari: keputusan, pilihan, 
dan tanggung jawab. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jika 
dipisahkan maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga 
mengundang frustrasi Sahabat PIC yang pada akhirnya akan 
mencela, mengkritik, dan membanding-bandingkan. 

Konsentrasi dan pikiran Sahabat PIC menjadi negatif dan 
melahirkan sw'udgon. Pada dasarnya sebagian besar orang telah 
memilih pikiran, konsentrasi, dan perilakunya. Setiap keputusan 
yang diambil adalah hasil dari pilihannya. Namun persoalannya 
terletak pada keberanian untuk bertanggungjawab. Bisa jadi 
seseorang yang menyadari dirinya sengsara, namun tidak tahu 
bahwa kesengsaraannya merupakan hasil dari pikiran dan 
pilihannya sendiri hingga ia tidak merasa harus bertanggungjawab. 
Itu sebabnya ia akan mencela orang lain berdasarkan perasaan 
semata, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan 
menyalahkan nasibnya. 

Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan Sahabat PIC 
tentang apa yang terjadi di dalam diri akan membantu untuk 
melakukan perubahan dan kemajuan di jalan yang benar. Sehingga 


68 Bung Faisal 


tidak akan memiliki perasaan negatif yang mengganggu perasaan 
jiwa dan raga. 

busnudgon akan membawa kita pada keberhasilan. Husnudgon 
itu antara lain selalu berkata “saya bisa” dan “saya akan melakukan 
ini dan itu”. Kata-kata ini adalah refleksi dari prasangka baik yang 
tidak menyerah pada keadaan, apa pun keadaannya yang Sahabat 
PIC lalui. Untuk meneguhkan husnudgon dalam diri kita, maka 
berikut ini sebagai terapinya: 


a. Teknik sugesti 

Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan imajinasi dan 
kenyataan. Ia tidak memiliki mekanisme untuk membedakan 
mana yang nyata dan tidak nyata. Jika Sahabat PIC sedang 
bermimpi dikejar-kejar oleh sesuatu, dalam mimpi Sahabat PIC 
benar-benar melarikan diri dan adrenalin Sahabat PIC mengalir 
begitu deras. Jantung Sahabat PIC berdenyut dengan sangat cepat. 
Tetapi apa yang Sahabat PIC ketahui setelah terbangun dari 
mimpi? Sahabat PIC akan mengatakan, “Tidak ada apa-apa. 
Sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengejar saya. Ini hanya mimpi... 

Inilah mekanisme pikiran sadar Sahabat PIC yang mengetahui 
bahwa Sahabat PIC sebenarnya sedang bermimpi. Tapi pikiran 
bawah sadar Sahabat PIC tidak mengetahui bahwa Sahabat PIC 
sedang bermimpi. Buktinya pikiran bawah sadar Sahabat PIC 
langsung memerintahkan denyut jantung untuk berdetak lebih 
kencang dan adrenalin Sahabat PIC untuk mengalir deras, hal ini 
karena pikiran bawah sadar Sahabat PIC yang dirasakan adalah 
memang sedang dikejar-kejar. 

Itulah sebenarnya hal paling penting yang bisa dimanfaatkan 
karena Sahabat PIC dapat mengelabuhi pikiran bawah sadar untuk 
melakukan hal apa pun yang bermanfaat bagi Sahabat PIC, 


terutama bila ada pekerjaan yang membosankan yang harus 
dilakukan. Sahabat PIC bahkan bisa mengelabuhinya dengan 


Young Husnudzon 69 


berpikir bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menarik untuk 
dikerjakan. Hal ini akan sangat bermanfaat jika misalnya Sahabat 
PIC harus melakukan pekerjaan yang tidak Sahabat PIC sukai 
sekalipun. 

Bahasa yang diperlukan untuk mengelabuhi bawah sadar 
adalah sugesti. Sugesti ini dapat membangun atau bahkan merusak 
diri. Jadi, pastikan sugesti yang Sahabat PIC bentuk sudah melalui 
perhitungan yang matang ketika Sahabat PIC menciptakannya 
sejak awal. Sekali lagi, sugesti merupakan bahasa pikiran bawah 
sadar Sahabat PIC. 

Karena sugesti adalah bahasa yang dapat dimengerti bawah 
sadar, maka ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan sebelum 
memberikan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar Sahabat PIC, 


Jaitu : 
1. Positif atau baik 
2. Kalimat saat ini “sekarang” 
3. Pribadi 
4. “Terus menerus 
5. Perasaan atau emosi. 


b. Teknik Afirmasi 

Sikap kita sekarang adalah cerminan masa lalu kita. 
Pembicaraan kita di saat ini merupakan suatu pembentuk masa 
depan kita. Kondisi masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat 
tercermin dari bagaimana kita bersikap sehari-hari. Sikap kita 
merupakan sahabat yang paling setia, sakaligus bisa menjadi 
musuh yang paling berbahaya. Sikap mental kita itu adalah sebuah 
pilihan: positif ataukah negatif. 

Jika kita sebagai orang yang busnudzon, kita pasti mampu 
menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada 
bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang 
mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada hanya memikirkan 
hal-hal negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan dan 


70 Bung Faisal 


kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan ukuran gelar 
pendidikan. kedudukan, maupun latar belakang keluarga. Tapi 
yang dilihat adalah bagaimana dari cara berpikirnya. 

Kesuksesan kita lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita 
berpikir. Tempat dan keadaan tidak menjamin kebahagiaan. Kita 
sendirilah yang harus memutuskan apakah kita ingin bahagia atau 
tidak. Dengan kita mengambil keputusan, maka kebahagiaan itu 
akan datang. 

Dengan busnudgon bukan berarti kita telah menjamin 
tercapainya suatu keberhasilan. Melainkan suatu tahapan, 
setidaknya sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Berhasil 
atau tidaknya kita itu nanti ditentukan oleh apa yang kita lakukan 
di sepanjang jalan yang kita lalui tersebut. 

Meskipun kita memiliki tubuh yang sehat, tetapi jika kita 
masih su'ndgon yang menganggap bahwa kita tidak mampu, tidak 
berharga untuk menerima berkat Tuhan dan bahkan mengutuk 
diri kita bahwa kita layak mendapatkan hukuman karena masa lalu 
kita, maka itu menjadi benar-benar akan terjadi. 

Apa yang diisi ke dalam hati dan pikiran kita sangatlah 
berpengaruh menentukan apa yang akan keluar dari mulut kita. 
Jika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan pikiran negatif, kita 
akan mengucapkan hal-hal negatif. Oleh karena itu, kita harus 
mengisi hati dan pikiran dengan hal positif dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Ketika kita mengucapkan kata-kata positif setiap hari, maka 
kita akan segera melihat gambaran diri kita yang telah berubah 
menjadi lebih baik. Kita akan merasa menjadi lebih baik, lebih 
percaya diri, lebih ramah, dan menarik banyak orang yang 
berpikiran positif kepada kita. 


Young Husnudzon 71 


#YukHusnudzon! 9 
Chairul Tanjung, Billionaire Si Anak Singkong 


Saat SMP, ayahnya (Abdul Gafar Tanjung ) yang saat itu telah 
mempunyai percetakan, koran, transportasi dll gulung tikar dan 
dinyatakan pailit oleh pemerintah karena idealismenya yang 
bertentangan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu 
(Soeharto). Semua aset dijual bahkan sampai tak memiliki rumah. 


Chairul Tanjung, membangun bisnis dari nol 


Ibunya adalah sosok yang jarang sekali mengeluhkan kondisi, 
sesulit apapun keadaan keluarga. Namun suatu ketik, Chairul 
melihat raut wajah ibunya sendu, tidak ceria dan tampak lelah. 
Setelah menananyakan penyebabnya, Ibunya berucap, “Kamu 
punya sedikit uang, Rul? Uang ibu sudah habis dan untuk belanja nanti 
pagi sudah tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada”. 


72 Bung Faisal 


Suatu hari malam takbiran saat masih SMP, untuk bayar zakat 
fitrah saja sangat tidak mudah. Sampai ada tetangga melihat 
Charul Tanjung menunggu ayahnya pulang di gang. Matanya 
meneteskan air mata. Tetangga itu hendak memberikan zakat, 
Chairul menolak. Hatinya bergumam “Ya Allah, kami masih kuat 
berdiri. Meski tidak punya uang, kami masih mampu mencari.” 

Menit-menit terakhir menjelang shalat Idul Fitri, ayahnya 
akhirnya pulang dan memberi sejumlah uang untuk membayar 
zakat fitrah keluarga. Pukul 03.30 pagi Chairul bangunkan 
pengurus masjid yang tengah lelap dalam tidurnya dan 
menyerahkan uang zakat itu. Setelah itu langsung bergegas ke 
masjid kembali untuk shalat Id meski tanpa pakaian baru seperti 
teman-teman lainnya. 

Saat kelas 3 SMP Chairul dipercaya sebagai koordinator 
transportasi untuk acara study tour sekolahnya ke Yogya. Biaya siudy 
tour Rp. 15.000 pada saat itu. Ia tahu benar ayah dan ibu tidak 
memiliki uang yang cukup. Ia berharap ketika mengurusi 
keperluan transportasi study tour sekolah akan mendapatkan komisi 
sehingga ia bisa ikut berangkat. Namun ternyata uang komisi yang 
didapat hanya sebesar Rp 5.000. 

Walaupun ia sendiri yang sibuk mengurus berbagai persiapan. 
Kurangnya biaya akhirnya ia terpaksa tidak ikut. Ia beralasan 
kepada teman-temannya karena ada kepentingan keluarga. Ia 
mengerjakan tugasnya sebagai koordinator dengan seksama dan 
melepas kepergian teman-temannya di halaman sekolah, dengan 
perasaan sedih karena tidak bisa ikut yang ia disembunyikan 
serapat mungkin. 

Merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terkira saat melihat 
nama Chairul Tanjung termasuk di antara daftar siswa yang 
dinyatakan lulus UMPTN. Pulang dari tempat pengumuman di 
Parkir Timur Senayan, Chairul mengabarkan pada orang tuanya 


Young Husnudzon 73 


bahwa ia diterima di FKG. Sebuah kabar bahagia tentunya, 
disertai pemberitahuan lain berupa biaya kuliah di FKG-UI. 
dengan Total Rp. 75.000,- dengan rincian Rp. 45.000 untuk biaya 
kuliah, dan 30.000 untuk biaya administrasi, seperti uang jaket dan 
lainnya. 

Ibunya meminta waktu beberapa hari untuk menyiapkannya. 
Dan sesuai janji, beberapa hari kemudian Ibunya tersenyum 
sambil memberikan uang yang diperlukan. Tahun 1981 Chairul 
Tanjung tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Indonesia. 

Hingga suatu sore, ibunya, berkata dengan terus terang 
kepadanya. Bahwa untuk biaya kuliah, ibunya harus pontang- 
panting mendapatkan uang. Dengan air mata, ibunya menatap 
sang anak sambil berucap “Chairul, uang kuliah pertamamu yang ibu 
berikan beberapa hari yang lalu ibu dapatkan dari menggadaikan kain 
halus ibu. Belajarlah dengan serius Nak.” 

Mendengar itu, bumi tempatnya berpijak seolah berhenti 
berotasi, ia lemas seperti tanpa darah. Bisa dibayangkan, baru 
menikmati keceriaan bertemu teman-teman baru, tiba-tiba 
mendengar berita menyedihkan itu. Chairul mengaku terpukul, 
shock. Namun keadaan tersebut bukan menjadikannya berputus 
asa dan menyerah terhadap keadaan, namun sebaliknya. Sejak saat 
itulah ia bertekad untuk tidak meminta uang lagi kepada orang 
tuanya. Ia harus bisa memenuhi semua keperluan kuliah dengan 


usahanya sendiri. 


Husnudzon Point : 

Kita tidak mungkin bisa benar-benar bekerja keras, tekad 
baja dan pantang menyerah bila di hati dan dipikiran diisi su 'udgon, 
berburuk sangka. Baik berburuk sangka pada diri, orang-orang 
terdekat, hinggat pada Allah. Namun dengan husnudgon kita 


74 Bung Faisal 


menjadi memiliki tenaga baru untuk melangkah, dan tidak 
membesarkan masalah-masalah yang sedang terjadi. 

Banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah nyata Chairul 
Tanjung. Terlebih usaha yang dimilikinya bisa kita rasakan 
manfaat dan layanannya, seperti, Trans TV, Trans 7, Carrefour, 
dan Bank Mega. 

Dulunya Ia memang pernah miskin, miskin sekali. Namun Ia 
tidak berfokus pada yang tidak dimilikinya. Ia tidak menyalahkan 
keadaan. Tidak menyalahkan orangtu nya yang bangkrut. Apalagi 
menyalahkan Tuhan. Justru masalah yang dtemuinya membuatnya 
bangkit, tumbuh, berkembang dan maju. Ia berfokus pada apa 


yang harus dilakukannya. #YukHusnudzon! 


Young Husnudzon 75 


Aku Yang Sekarang 


“Penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan bahwa 
manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah sikap 
berpikirnya.” 

William James) 


Setiap manusia memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan. 
Kita semua mungkin memiliki masa lalu yang kelam. 
Pengalaman yang pahit. Itu semua memang tidak mudah 
dilalui. Namun kita diperintahkan Allah untuk menjadi pribadi 
yang kuat menghadapi masalah dengan cara memperbaki 
kekurangan dan kesalahan. 

Kita baik bukan karena tidak ada masalah. Kita maju 
bukan karena tidak ada tantangan. Kita tumbuh bukan karena 
sudah sempurna. Tapi hasil dari berlomba dengan masa lalu 
kita sendiri. Walau seburuk apapun masa lalu yang kita alami. 
Kita semua masih memiliki harapan untuk masa depan yang 
lebih baik. Kita dapat memperbaharui hidup kita mulai dari 
sekarang. Jauhkan dari bayangan masa lalu. 


76 Bung Faisal 


1. Perfect Is Not Perfect 


“Niscaya tidak ada seorangpun diantara kalian yang bersih 
selama-lamanya.” 


(OS. An-Nur : 21) 


Hampir setiap dari kita pernah merasa sedih, bahkan hampir 
merasa putus asa karena kecewa dengan diri sendiri. Misalnya, 
ketika sudah berusaha puasa sunnah hari senin, namun tergoda 
untuk makan atau minum, dan setelah batal akhirnya menyesal. 
“Kenapa saya batalkan puasa ini. Padahal badan masih kuat. Di luar 
sana, yang fisiknya lemah saja selalu berusaha puasa.” 

Kita sudah mencoba belajar dengan rajin hampir setiap 
hari, dengan target untuk mendapatkan rengking 1. Eh 
ternyata hasilnya hanya mendapat rengking 3. Begitu juga 
ketika kuliah dengan target mendapat IPK 4, namun akhirnya 
hanya mendapat 3,1. Begitu pula kita menyesal dengan diri 
sendiri setelah melakukan dosa. Namun setelah bertobat. 
Kita berbuat dosa lagi. Dosa yang mungkin sudah tidak bisa 
dihitung. Hati kita begitu menyesal, namun tindakan buruk 
terus berulang. Akhirnya kecewa pada diri sendiri. Kita 
melihat diri penuh kekurangan, sedang orang lain lebih 
sempurna. 

Manusia dilahirkan di dunia pasti memiliki kekurangan 
dan kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia satupun 
yang tidak memiliki kekurangan dan kesalahan. Sekalipun 
sebagai ulama, tokoh agama, pemimpin besar, guru atau 
lainnya. 

Yusuf Yardhawi, ulama kenamaan menyampaikan, “I'7ada 
manusia yang sempurna, karena setiap orang mempunyai kelemahan. 
Seseorang yang beriman, tentu mempunyai kesalahan dan memiliki sifat 


Young Husnudzon 77 


buruk yang sukar dihilangkan. Tiada orang Mukmin yang murni atau 
sempurna.” 

Manusia tidak ada yang sempurna, berhentilah 
menyalahkan diri sendiri. Orang yang berkepribadian tangguh 
akan melihat masalah sebagai akibat dari perbuatannya dan 
dapat dikendalikan olehnya. Masalah juga bisa dianggap 
sebagai suatu tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih 
baik. 

“Tidak ada manusia yang sempurna, namun ketidaksempurnaan 

itulah yang membuat hidup menjadi lebih indah.” 

Dunia selalu berputar. Tidak ada yang tahu seorangpun 
tentang hari esok. Jika sekarang kita dalam keadaan serba ada 
dan tersedia, siapa yang tahu akan sesuatu yang terjadi 
selanjutnya. Saat itu akan pasti tiba, saat dimana putaran dunia 
membawa kita pada posisi dibawah, saat itulah seorang 
manusia biasa menjumpai sebuah kenyataan kekurangan. 

Siapa pun tidak mau dalam keadaan seperti ini, dan bukan 
perkara yang mudah untuk bisa melaluinya. Bahkan pada 
keadaan ini, banyak sikap manusia yang berubah dan tak lagi 
sejalan dengan-Nya yang justru akan menghalangi karunia 
Allah dan perbaikan yang dianugrahkanNya. Disini terkadang 
banyak orang yang menggadaikan aset berharga, yang justru 
tanpa mereka sadari, akan membuat batalnya bagi 
kemuliaannya diri sendiri. Aset berharga itu bernama 
kejujuran. 

Memang tidak mudah untuk hidup dalam kekurangan, 
namun tidak seharusnya kita bersikap semakin memperburuk 
keadaan dengan mengeliminasi kejujuran. Karena kejujuran 
adalah mata uang yang berlaku dimanapun dan dapat 
digunakan untuk apapun dan dalam situasi bagaimanapun. 


78 


Bung Faisal 


Kejujuran lebih berharga dari apapun yang dimiliki 
seseorang, bahkan disaat situasi tidak mempunyai apapun dan 
siapapun. Ketika seseorang telah kehilangan kejujuran, maka 
seperti halnya dengan tidak memiliki apapun. Manusia 
disekelilingnya akan berbalik dan mengacuhkannya, dan Allah 
pun murka padanya. 

Ketika seseorang berlaku jujur walaupun sedang dalam 
keadan kekurangan, namun tanpa disadari, Ia sedang 
membangun sebuah pencukupan yang lebih besar atas masa 
depannya. Dengan kejujuran, maka kepercayaan orang lain 
akan sangat mudah didapatkan, ini berarti jalan menuju 
kesuksesan pun sudah ada dalam genggaman. 

Ketika seseorang memenuhi dirinya dengan sebuah 
energi positif dengan kejujuran walaupun dalam keadaan yang 
kurang, maka orang seperti ini sebenarnya sedang belajar 
menerima dan bersahabat dengan dirinya sendiri. Karena itu 
terima, dan nikmati apapun yang Allah berikan kepada kita 
saat ini. Hal ini insyaallah akan menjadi pembangun kesadaran 
untuk menerima diri apa adanya. 

Kekurangan apapun dalam hidup ini bila disikapi dengan 
damai, maka akan terasa cukup. Kekurangan justru dapat 
menjadi suatu pemacu semangat untuk tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan. Ikhlaskan semua keadaan 
untuk berputar secara alami, namun dengan usaha sebaik 
mungkin yang harus tetap kita lakukan untuk mencapai 
keadaan yang lebih baik. Perbaikan dan perbaikan setiap hari 
untuk bertumbuh dan berkembang. 

Manusia memang merasa selalu ada yang kurang dalam 
dirinya. Hingga kadang kekurangan itu membuatnya tidak 
dapat berdamai dengan diri sendiri. Gelisah, resah, dan 
kecewa dengan diri sendiri. Dalam hidup memang banyak 


Young Husnudzon 79 


kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu tidak hanya 
kekurangan fisik. Namun juga mencakup kekurangan pada 
mental dengan kegagalan di masa lalu, dan juga kegagalan 
pada harapan. 

Sesungguhnya — ketidaksempurnaan adalah bentuk 
kesempurnaan penciptaan. Andai setiap orang bisa meresapi 
kesadaran tersebut dalam sendi-sendi pemikiran., mungkin. 
Semua hal akan terasa lebih mudah dan tidak menjadi beban 
untuk dijalani. Berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai 
dengan kekesalan dengan mengatakan, "Tidak ada keadaan yang 
pantas untuk membuatku kesal, Saya putuskan berbahagia." 
Berdamai dengan mengatakan "Sakit hati itu hak prerogatif saya, 
mulai hari ini saya memilih untuk tidak sakit hati lagi. Saya lebih 
bergairah untuk hidup bahagia." Berdamai dengan mengatakan 
pula "Saya pribadi yang bebas memilih. Saya bebaskan diri saya 
untuk mengubah kebencian menjadi kasih sayang." 

Damaikanlah egomu yang mudah kesal, damaikan jiwamu 
yang terlalu peka untuk sakit hati, damaikanlah hari-harimu 
dari perasaan benci yang hanya memberatkan. Berdamai 
dengan diri sendiri, maka kelak lahir konflik-konflik yang 
sama bahkan lebih besar, kita sudah bisa menyikapinya secara 
lebih dewasa dan bijaksana. 

Setiap pribadi adalah pemimpin, setiap orang memiliki 
hak untuk menentukan pilihan dengan pertimbangannya 
masing-masing. Oleh karenanya itu, berapa sering kita 
memutuskan memilih ini dan itu. Saat keadaan dianggap 
menutup kesempatan kita untuk memilih. Sesungguhnya hal 
itu hanya sementara, padahal kita memiliki kekuatan untuk 
mengikuti atau memilih jalan lain. 

Pemimpin besar bukanlah pemimpin yang tidak 
mempunyai kekurangan. Pemimpin sukses, dalam level 


80 Bung Faisal 


apapun, adalah pemimpin yang bisa berdamai dengan 
kekurangan dirinya, dan mengatakan dengan lembut "Wahai 
kekurangan diriku, apapun kekurangannya. Memilih fokus pada 
kelebihan dan mengembangkannya adalah pilihan Saya.” 

Kekurangan diri bukan untuk disesali, kekurangan diri 
bukan untuk dijadikan bahan memberatkan pikiran, 
kekurangan adalah tantangan bagi kita. Mensyukurinya adalah 
hal baik yang harus dilakuan untuk menutupi kekurangan 
dengan berfokus pada kelebihan. 

Setelah berdamai dengan kekurangan diri, fokuskan pada 
kelebihan diri kita ' Memfokuskan kelebihan dan 
mengesampingkan kekurangan bukanlah pekerjaan sulit. Kita 
akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. 

Saya tekankan di sini. Sahabat PIC adakah satu orangpun 
di dunia ini yang benar-benar sempurna yang tidak memiliki 
kekurangan satupun? 

Saya pastikan bahwa tidak ada manusia sempurna dalam 
berbagai aspek. Dari segi kesehatan, keuangan, keluarga, 
kemampuan dan berbagai macam aspek lainnya dalam hidup. 
Semua orang memiliki kekurangan, yang membedakannya 
hanyalah sikap syukur dan sikap memanfaatkan kelebihan 
yang kita miliki. 


#YukHusnudzon! 10 
Dari Snack Rumput Laut, 
Berbakti Melunasi Hutang Ayah 14 Milyar 


Top Ittipat sekilas hanya terlihat sebagai lelaki biasa pada 
umumnya yang gemar bermain. Tak terlihat sedikitpun ia 
memikirkan masa depan. Bahkan sejak berumur 16 tahun dirinya 


sangat hobi bermain game online. Hari-harinya hanya diisi dengan 


Young Husnudzon 81 


bermain game dan tak pernah memikirkan pelajaran sekolah. 
Bahkan ia sangat tidak memperdulikan sekolah. Dimana pun ia 
selalu bermain game termasuk ketika belajar di sekolah. 


ul 


Top Ittipat, bos snack rumput laut Tao Kae Noi 


Namun justru saat ayahnya mengalami kebangkrutan bisnis 
dan terlilit utang di Bank sebesar 40 juta Baht (sekitar 13-15 milyar 
rupiah). Remaja nakal dan malas ini berubah drastis menjadi 
pekerja keras dan tangguh untuk meraih impian, termasuk untuk 
membantu melunasi hutang ayahnya. 

Saat Top berusia 26 tahun, ia memiliki 2500 karyawan dengan 
mengirim Tao Kae Noi ke 6000 cabang 7-Relven di seluruh dunia 
termasuk ke Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan 
rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1.5 
Milliar Bath (450 Milliar Rupiah) per tahun. Top Ittipat yang 
bernama lengkap Top Aitthipat Kulapong Vanich ini telah 


82 Bung Faisal 


berhasil mencatatkan dirinya sebagai Young Billionaire of Thailand. 
Perjalanan bisnisnya bisa ilihat dalam filmnya The Billionaire. 


Husnudzon Point : 

Dulunya Ia pemuda yang sangat nakal. Tidak peduli dengan 
kondisi keluarga. Belajar di sekolah pun diabaikan. Namun semua 
itu berubah saat tahu ayahnya terlilit hutang. Adanya masalah 
malah membuatnya dewasa. Membuatnya sadar. Membuatnya 
berbakti pada orang tua. 

Bukan hanya dirinya secara pribadi yang membaik, namun Ia 
meraih kesuksesan diatas rata-rata di usia sangat muda. Ia tidak 
mengeluh kenapa ayahnya yang punya hutang milyaran sedang dia 
yang turut serta membayar. Tanpa diminta melunai, pemuda nakal 
ini menjadi begitu berbakti pada orangtua saat kondisi keuangan 
keluarga kocar-kacit tidak karuan. Rumahnya pun harus disita 


bank. Berprasangka baiklah kita, dan fokus pada apa yang harus 
dilakukan. #Yukhusnudzon! 


Young Husnudzon 83 


2. Yang Mengobati Segala Luka 


“Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik.” 
(OS. Al-Mararij : 5) 


Saat kita patah hati, rasa perih begitu terasa. Ketika cinta tidak 
terbalas, kegelisahan tidak henti-hentinya mendera. Saat kenyataan 
memperlihatkan, bahwa orang yang kita sayangi berkhianat, 
sungguh sangat dalam luka yang ditimbulkan. Ketika kejujuran 
dibalas dengan kebohongan. Hubungan yang sudah dijalin 
bertahun-tahun dapat kandas. Selain itu, hati terasa luka pun 
terjadi ketika kita sedang dilanda kebangkrutan dalam menjalani 
sebuah usaha. 

Hal demikian sungguh membuat hati ini sangat perih dan 
terluka. Ketika kita memiliki ayah namun tidak bertanggungjawab. 
Saat memiliki adik namun hampir tiap hari berantem. Ketika 
teman dekat kita, berkhianat di belakang kita. Begitupula saat 
mengikuti lomba tingkat nasional, ternyata tidak juara. Saat 
mendaftar ke salahsatu universitas yang kita inginkan, namun 
tidak lolos. Semuanya membuat rasa sedih menyelimuti hidup kita. 

Apapun masalah kita. Apapun yang membuat hati kita 
terluka. Sekalipun kaki kita hampir lumpuh untuk melangkah 
melanjutkan hidup. Semua itu hanyalah perlu waktu. Ya, waktu 
yang ada dapat mengobati segala luka. Dengan waktu yang kita 
lewati sebelumnya. maka Ilmu kita bertambah. Teman baru kita 
bertambah. Kesalahan kita perbaiki. Hanya dengan berjalannya 
waktu, maka jawaban dan solusi akan muncul untuk menghapus 
luka yang membekas dalam hati kita. 

Just need time. Sama saja ketika kita merasa lelah, pikiran tidak 
karan, dan bingung untuk melakukan apapun, maka istirahat 
adalah jawaban yang bisa dijadikan solusi. 


84 Bung Faisal 


Walapun saat putus kita bilang tidak bisa melupakan mantan 
dalam waktu 1-5 tahun sehingga tidak mau jatuh cinta lagi. 
Namun nyatanya dengan berjalannya waktu, baru beberapa bulan 
saja kita sudah bisa tersenyum kembali dengan seseorang sebagai 
pengganti. 

Waktu adalah penyelesai segala sesuatu. 


Young Husnudzon 85 


3. Be Young Husnudzon : Look At The Miracle 


“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alfa Edison) 


Husnudgon merupakan sikap mental yang melibatkan proses 
memasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran 
yang membangun bagi perkembangan pikiran Sahabat PIC. 
Husnudgon menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta 
kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan Sahabat PIC. Apapun 
yang Sahabat PIC harapkan, dengan husnudgon maka akan dapat 
mewujudkannya. Jadi husnudgon merupakan sikap mental yang 
mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan. 

Tidak semua orang dapat menerima atau mempercayai hasil 
yang luar biasa bila kita memilih husnudgon. Beberapa orang 
menganggap busnudgon hanyalah omong kosong, dan sebagian 
menertawakan orang-orang yang mempercayai akan manfaat 
busnudgon. Walau diantara orang-orang yang menerima husnudgon, 
namun masih sedikit orang yang mengetahui cara untuk 
menggunakan husnudgon demi memperoleh hasil yang efektif. 

Kita tidak jarang mendengar orang berkata: “husnudgonlah”, 
“Berprasangka baiklah”, atau “Berpikir positiflah”, utamanya 
ditujukan pada orang-orang yang merasa kecewa dan khawatir. 
Banyak orang tidak menganggap serius kata-kata tersebut, karena 
mereka tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata tersebut, 
atau menganggapnya tidak berguna dan tidak menghasilkan hal 
yang baik. Berapa jumlah orang yang Sahabat PIC kenal, yang 
memiliki waktu untuk memikirkan kekuatan dari busnudzon? 

DR. Edward Banfield, sosiolog dari Harvard University 
menggambarkan satu faktor penting seseorang dalam meraih 


kesuksesan. Dia menemukan bahwa faktor utama yang 


86 Bung Faisal 


menyebabkan seseorang sukses adalah sikap tertentu yang ada 
dalam pikiran orang tersebut. Sikap itu adalah perspektif jangka 
panjang. Artinya, seseorang yang sukses dalam berencana dan 
bertindak selalu memiliki perspektif jangka panjang. Setiap 
keputusan yang dibuat selalu memperhatikan akibatnya bagi masa 
depan atau dalam jangka panjang. 

Berpikir jauh ke depan bukan berarti mengkhawatirkan masa 
depan, tetapi lebih kepada menyiapkan masa depan dengan 
melakukan yang bisa dilakukan sekarang juga. Segala keputusan, 
rencana, dan tindakan selalu dipertimbangkan dampaknya di masa 
depan. Apakah keputusan Sahabat PIC saat ini akan membawa 
dampak baik bagi masa depan Sahabat PIC? Apakah rencana 
Sahabat PIC mendukung visi Sahabat PIC? Apakah tindakan 
Sahabat PIC akan mempengaruhi masa depan Sahabat PIC? 


Young Husnudzon | 87 


Hidup adalah belajar 
tanpa ada kata tua. 


Jatuh, berdiri lagi... 
Gagal, mencoba lagi... 


Kalah, bangkit lagi... 
Never Give Up! 


Sampai Tuhan berkata, 
"Waktunya Pulang." POSITIVE 


Pantang menyerah! 


88 Bung Faisal 


Satu-satunya cara untuk membentuk perspektif jangka 
panjang ini adalah dengan merumuskan visi Sahabat PIC saat ini. 
Jangan abaikan dengan langkah sukses ini. Jangan takut untuk 
gagal, lebih baik gagal meraih visi yang luar biasa daripada berhasil 
tidak meraih apapun. 

Jika berpikir bahwa penampilan maupun kemampuan berada 
di bawah orang lain, maka sikap akan menjadi minder. Jika pikiran 
Sahabat PIC mengatakan bahwa memiliki potensi yang sama 
dengan orang lain, maka Sahabat PIC akan menjadi percaya diri. 
Ini adalah salah satu keajaiban pikiran yang membentuk karakter. 
Karakter akan terbentuk pada diri kita sesuai dengan apa yang kita 
pikirkan tentang diri kita. 

Jika Sahabat PIC berpikir bahwa kegagalan itu memalukan dan 
sebagai akhir dari segalanya, maka Sahabat PIC akan merasa selalu 
ketakutan ketika akan melakukan sesuatu. Lain lagi jika berpikir 
bahwa gagal adalah suatu pembelajaran dan menganggap masih 
ada kesempatan lain, maka dengan begitu Sahabat PIC akan 
menjadi orang yang berani. 

Sikap pesimis disebabkan oleh pikiran bahwa diri Sahabat PIC 
tidak memiliki kemampuan. Sikap pesimis juga karena Sahabat PIC 
merasa sudah ditakdirkan miskin, terlebih keadaan di sekeliling 
Sahabat PIC tidak mendukung. Sebaliknya, sikap optimis muncul 
karena pikiran Sahabat PIC mengatakan bahwa segala sesuatu bisa 
dipelajari dan diupayakan. Walau bagaimanapun keadaannya 
masih ada harapan untuk bisa sukses, termasuk bagi diri Sahabat 
PIC. Kita yang menentukan menjadi orang yang optimis atau 
pesimis. 

Itulah gambaran dari sikap kita. Jika sikap kita busnudzon, 
maka kita mampu melihat segala sesuatunya dengan positif. 
Sebaliknya jika sikap kita su'udgon, maka kita akan melihat segala 


Young Husnudzon 89 


sesuatunya dengan negatif. Sikap memang sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan kita. 

Sikap adalah cara pandang atau berpikir kita terhadap sesuatu. 
Sikap juga menjadi penentu sekaligus penyaring atas tindakan diri 
kita. Jadi, sikap sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, 
termasuk berpengaruh untuk sukses atau gagal. 

Sahabat PIC perlu merenungkan sejenak sikap apa yang 
melekat dalam diri sekarang ini, su 'udgon atau husnudgon. Kemudian 
bandingkan atau lihat kaitannya dengan kesuksesan yang diperoleh 
Sahabat PIC saat ini. Dengan begitu, maka kita akan mampu 
merencanakan masa depan dengan memilih sikap apa yang harus 
digunakan sekarang ini. Kalau memilih husnudgon apa efeknya pada 
hidup ini, dan bila tetap sw'udgon akan seperti apa kelak hidup kita 
ini? Kejujuran Sahabat PIC terhadap sikap sendiri akan 
menentukan adanya perbaikan terhadap kehidupan Sahabat PIC 
dikemudian hari. Sikap memang sulit untuk diubah, tetapi bukan 
tidak bisa. 

Banyaknya tekanan hidup yang harus dialami seseorang 
membuat kebanyakan orang mengalami frustrasi. Beberapa orang 
menghadapi beban pekerjaan yang berat hingga mengalami stress 
dalam menghadapi pekerjaannya. Bencana alam dan kematian 
orang dekat juga bisa membuat depresi dan frustrasi. Oleh karena 
itu, ketika menghadapi kesukaran dan tekanan hidup, maka 
bersikap busnudgon sangatlah diperlukan. 

Husnudgon merupakan sikap yang selalu berharap baik dalam 
segala hal. Jadi, husnudgon bisa dikatakan sebagai paradigma atau 
cara berpikir. 

Sewaktu mengalami kegagalan atau tekanan hidup, bagaimana 
perasaan seorang husnudgon dalam menghadapi hal tersebut? 
Jawabannya adalah seseorang pemuda yang husnudgon tidak akan 
menganggap bahwa kegagalan itu bersifat permanen. Hal ini 


90 Bung Faisal 


bukan berarti bahwa ia enggan menerima kenyataan. Namun 
sebaliknya, bahwa ia menerima kegagalan bahkan dengan 
memeriksa kesalahan dan masalahnya. Kemudian sejauh keadaan 
yang memungkinkan maka ia akan bertindak untuk mengubah 
atau memperbaiki situasi. Bukan memusingkan yang tidak bisa 
dilakukan. Namun melakukan sesuatu sebaik-sebaiknya dan 
dilakukan saat ini juga. 

Bertolak belakang dengan husnudzon, maka sikap su'udgon akan 
menganggap kegagalan dari sisi yang buruk. Umumnya seorang 
yang su'udgon sering kali menyalahkan diri sendiri dan orang lain 
atas kesengsaraannya. Ia menganggap bahwa kemalangan bersifat 
permanen dan hal itu terjadi karena sudah nasib. Akibatnya, ia 
pasrah dan tidak mau berupaya. Sedang husnudgon menjadi kunci 
sukses untuk mengelola stress juga. Husnudgon akan membuat 
seseorang menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan cara 
positif dan produktif. 


#YukHusnudzon! 11 
Ayah Terlilit Hutang, Anak Kepepet Jadi Billionaire 


Sejak lahir Bong menderita penyakit paru-paru, dan semasa 
kecil ia sering merngalami kejang, terlebih dengan postur 
tubuhnya yang kecil, menjadikan ia seorang anak yang minder dan 
tidak mempunyai teman semakin membuatnya merasa minder. 

Ia tidak pernah mendapatkan 1 piala sekalipun, dan tidak 
pernah memenangkan lomba dalam kompetisi manapun. Namun, 
sekarang ia sangat berbeda dengan masa lalunya. Bong yang 
dulunya sebagai anak pendiam dan kuper, sekarang menjadi 
seorang pebisnis, pembicara, dan juga motivator populer asal 


Indonesia. 


Young Husnudzon 91 


Kesuksesannya saat ini tidak diraih dengan mudah, Bong 
harus menempa dirinya dengan kerja keras. Saat usianya 
menginjak 18 tahun, Bong memilih berjibaku membangun bisnis 
daripada bersenang-senang. 

Kerja kerasnya dimulai sejak krisis moneter tahun 1998. Saat 
bisnis ayahnya hancur, pabrik kuenya gulung tikar, sampai rumah 
nyaris dijual. Sejak itulah, dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMA, 
Bong hidup sangat-sangat kekurangan. Makan seadanya, hutang 
sana hutang sini, telefon dan listrik sering putus, bahkan sampai 
mengumpulkan recehan demi recehan untuk memenuhi keperluan 


sehari-hari. 


Bong Chandra, dari motivator jadi bos property 


Namun, keadaan yang begitu sulit justru membentuk Bong 
Chandra menjadi seorang anak muda yang lebih tangguh 
dibandingkan dengan anak seusianya. Di usia 18 tahun, Bong 


92 Bung Faisal 


Chandra mulai merintis bisnis bersama teman-temannya. Dalam 
merintis bisnisnya saat itu, Bong Chandra banyak mendapatkan 
hinaan dan comooh dari orang disekitarnya. Dengan sebuah 
motor butut, ia terus merintis bisnisnya siang dan malam. 

Pergi keluar kota sendirian, kos di tempat yang sangat 
sederhana dengan jatah makan siang hanya Rp 1.200. Kehujanan 
dan kepanasan adalah hal yang biasa dialami oleh Bong Chandra. 
Penolakan- penolakan yang dihadapi membuat Bong Chandra 
tumbuh menjadi seorang yang lebih kuat. 

Orang yang meremehkan dan menolaknya dulu bagaikan kayu 
yang dilemparkan ke dalam bara api yang panas. Alih-alih ingin 
membuat Bong Chandra down, namun justru sebaliknya. Bong 
Chandra merasa tertantang untuk membuktikan kepada mereka 
yang meragukannya. Kini Bong Chandra telah berhasil 
membuktikan prestasi yang luar biasa kepada orang-orang yang 
dulu telah meragukannya. 

Saat ini Bong Chandra telah memimpin 3 perusahaan dan 
membawahi 150 staff karyawan, antara lain, PT. Perintis Triniti 
Property, PT. Bong Chandra Success System, dan PT. Free Car 
Wash Indonesia. Bong Chandra juga merupakan seorang 
Developer Property yang saat ini telah membangun Perumahan 
bernama Ubud Village di Selatan Jakarta seluas 5,1 hektar dengan 
nilai investasi Rp 180 Milyar. Ia juga membangun apartemen 
Brooklyn di Alam Sutera Serpong dengan nilai asset Rp 1,7 
triliyun lebih. 


Husnudzon Point : 

Masa kecil menderita penyakit paru-paru, sering merngalami 
kejang, dan postur tubuhnya kurus, menjadikannya seorang anak 
yang minder. Bayangkan jika Ia terus-menerus fokus pada 


kekurangan itu. Berputus asa dan menyerah pada keadaan. 


Young Husnudzon 93 


Terlebih ayahnya jatuh bangkrut dan banyak terlilit hutang. 
Mengangegap masalahnya akan ada selamanya. 

Namun apa yang menimpa dirinya Ia tidak biarkan berlama- 
lama. Ia juga buang rasa minder. Ia tekad untuk berubah. Walau 
temannya mengejek tidak dihiraukannya, Ia tetap gigih. Sekarang 
siapa sangka selain finansialnya yang bagus, secara fisik tergolong 
tampan dan keren. Padahal dulu kurus. Semua bisa berubah. 

Pada saat bisnis ayahnya bangkrut juga banyak hikmah yang 
dapat dipetik. Ia rasakan dulu ayahnya sangat sibuk usaha sampai 
jarang berkumpul bersama keluarga, ketika bisnis jatuh jadi 
banyak waktu dengan keluarga. Apapun masalahnya, ada sasja sisi 


yang yang selalu bisa kita syukuri. Nikmat Tuhan memang begitu 
besar pada kita. #YukHusnudzon! 


94 | Bung Faisal 


4. 10 Ciri Pemuda Husnudzon 


“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan 
Jang terbaik dari yang bisa kita berikan.” 
(BJ. Habibie) 


Sungguh mengagumkan pemuda yang memiliki sikap busnudgon. 
Segala sesuatunya menjadi baik, dan membaikkan. Berikut 10 ciri 
pemuda husnudgon : 


Selalu semangat adalah ciri pemuda husnudzgon 


1. Fokus pada hal baik dan membaikkan 
2. Melihat masalah sebagai tantangan 


9. 


Young Husnudzon 95 


Menikmati hidup. Bukan karena tidak ada masalah, 
Namun karena tahu cara menyikapinya. 

Terbuka pada saran dan ide 

Selalu mengganti pikiran negatif dengan pikiran baik 
Bersyukur. Selalu saja dapat melihat nikmat Allah yang 
besar pada apapun. 

Tidak mendengarkan rumor atau isu 

Segera bertindak. Melakukan yang bisa dilakukan 
sekarang juga. 

Peduli pada citra diri 


10. Menggunakan bahasa yang baik. 


96 Bung Faisal 


Closing 


Tika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda 
meninggal miskin, itu kesalahan Anda.” 


(Bill Gates) 


Saat kita sudah mengetahui ilmu husnudgon namun tidak 
menerapkannya adalah sebuah kerugiaan besar. Karena dengan 
mengimplementasikan husnudgon dalam hidup sehari-hari maka 
kita akan menarik kehidupan yang baik dan lebih baik lagi. 
Kehidupan yang besar dan membesarkan. Meningkat derajat 
kehidupan di hadapan manusia terutama dihadapan Allah yang 
Maha Kuasa. 

Tidak semua tanah yang kita miliki akan dapat menghasilkan 
sesuatu atau bermanfaat bagi kehidupan kita. Bisa jadi tanah 
sedikit bisa menghasilkan banyak manfaat bagi kita. Hal tersebut 
tergantung bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan 
tanah tersebut. Artinya jika kita mempunyai ilmu tapi tidak 
digunakan, layaknya tanah yang dimiliki namun tidak diolah. Maka 
kita tidak akan dapat mengambil manfaatnya untuk kehidupan 
yang lebih baik. 


Young Husnudzon 


Tentukan 


mimpimu 


Lalu? 


i ia!!! 
kejarlah ta: 


Kenapa kita tidak sukses juga, karena tidak jelas mimpi 
apa yang mau diraih 


97 


98 Bung Faisal 


1. Sukses Adalah Kewajiban, Bahagia Adalah Pilihan 


“Ukuran sukses sejati terletak pada kemampuan kita merasakan 
pikiran bahagia.” 
(Brbe Sentanu) 


Setiap anak muda ingin meraih sukses. Sukses adalah harapan 
yang besar bagi anak muda di belahan dunia manapun dan sebagai 
tantangan yang harus ditaklukkan. Untuk menaklukkannya 
memang tidak mudah, namun akan menjadi mudah bagi orang 
yang memiliki keyakinan untuk bisa menaklukan demi meraih 
sukses dengan cara yakin dan berusaha sekuat tenaga. Dengan 
begitu maka kesuksesan adalah dekat. 

Pemilik usaha kripik pedas laris Maicih, Reza Nurhilman 
menyampaikan, “Memang sakit untuk meraih sukses. Namun akan 
lebih sakit lagi bila kita tidak sukses.” Hal ini Saya rasakan betul saat 
bisnis travel mengalami kebangkrutan. Saya harus membayar 
utang dari investor, gaji karyawan, dan kewajiban uang lainnya. 
Memang sangat tidak mudah pada masa itu karena Saya harus 
mendapatkan uang 50 juta lebih untuk bisa melunasi semua utang 
yang ada. Keluargapun kecewa mendengar kabar ini. 

Namun begitulah untuk meraih kesuksesan. Kita perlu jatuh 
bangun dahulu. Agar hati kita yang telah tercabik ini bisa 
menampung banyak hati orang lain. Sebelumnya mungkin merasa 
sombong, menjadi rendah hati. Sebelumnya zakat saja tidak 
membayar, sekarang menjadi gemar bersedekah. Kesuksesan 
bukanlah opsi masa depan kita, kesuksesan adalah kewajiban kita. 
Saya sangat setuju dengan presiden Maicih yang mengungkapkan, 
“Sukses adalah kewajiban”. Dengan berfikir begitu maka akan 
mampu untuk mewujudkannya menjadi nyata dan menjadi hak 
kita. 


Young Husnudzon 99 


Terkait kebahagiaan, Saya ingin sharing pengalaman 
pembicara terkenal pengembangan diri John Maxwell. Yang 
karyanya tersebar luas pula di Indonesia. Diantaranya buku The 17 
Esential Oualities of a Team Player, The 5 Levels of Leadership, dan 25 
Ways to Win with People. 

Suatu ketika istri John Maxwell, yaitu Margaret sedang 
menjadi pembicara di salah satu sesi seminar tentang 
“kebahagiaan”. Sungguh ini jarang terjadi. Maxwell sang suami 
duduk di bangku paling depan dan mendengarkan. Di akhir sesi, 
semua pengunjung bertepuk tangan dan tiba sesi tanya jawab. 
Setelah beberapa pertanyaan, seorang ibu mengacungkan 
tangannya untuk bertanya. “Mrs. Margaret, apakah suami Anda 
membuat Anda bahagia?” 

Seluruh ruangan langsung terdiam. Satu pertanyaan yang 
bagus. Margaret tampak berpikir beberapa saat dan kemudian 
menjawab, “Tidak.” Seluruh ruangan terkejut. “Tidak,” katanya 
sekali lagi, "John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia.” 

Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Maxwell. Kemudian, 
lanjut Margaret, “John Maxwell adalah seorang suami yg sangat baik. Ia 
tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, main serong. Ia setia, selalu 
memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun robani. Namun begitu 
dia tidak bisa membuatku bahagia.” 

Tiba-tiba ada suara bertanya, Mengapa?” Lalu Margateth 
menjawab, “Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab 
atas kebahagiaanku selain diriku sendiri”. Margaret mengatakan, tidak 
ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia. Baik itu pasangan 
hidupmu, sahabatmu, uangmu, atau hobimu. Semua itu tidak bisa 
membuatmu bahagia. Karena yang bisa membuat dirimu bahagia 
adalah dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab atas dirimu 
sendiri. Kalau kamu sering merasa berkecukupan, tidak pernah 


100 Bung Faisal 


punya perasaan minder, atau selalu percaya diri, kamu tidak akan 
merasa sedih. 

Sesungguhnya pola pikir dan cara pandang kita yang 
menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Faktor luar hanya 
pendukung. Bahagia atau tidaknya hidupmu bukan ditentukan 
oleh seberapa kaya dirimu, cantik istrimu atau gagah suamimu, 
atau sesukses apa hidupmu. Bahagia adalah pilihanmu sendiri. 

Sesungguhnya dalam hidup ini, kita jangan menyalahkan 
orang lain bila kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan 
orang lain yang menciptakan tetapi ada pada hati kita sendiri. 
Bahagia itu hakikatnya dekat, sangat dekat dengan kita. 
Kebahagiaan itu bukan untuk dicari, oleh karena itu jika kita 
masih mencari-catinya, maka itu artinya kita tidak bahagia. 
Kebahagiaan itu tak perlu dicari, tetapi jiwa kita perlu memilih 
bahagia apapun yang terjadi. Lalu membina kebahagiaan dalam 
hati. Kita yang harus menciptakannya karena kebahagiaan itu 
terletak pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu bersyukur. 

Pemuda yang paling bahagia dalam hidupnya adalah bukan 
pemuda yang tidak selalu memiliki sesuatu yang terbaik dalam 
kehidupannya, tapi pemuda yang hanya selalu berusaha untuk 
bersyukur dan menjadikan apapun yang hadir dalam hidupnya 
menjadi yang terbaik. Kebahagiaan yang sempurna terdapat pada 
seseorang yang sederhana tetapi dia memperlakukannya dengan 
istimewa. Tak perlu miliki segalanya untuk bahagia, cukup jadikan 
apa yang sudah kita miliki saat ini sebagai anugerah hidup dengan 
penuh kesyukuran. 

Hargai apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur atas segala 
nikmat yang kita dapatkan saat ini. Kebahagiaan tidak akan pernah 
datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang mereka 
miliki. Bersyukur apa yang kita miliki hari ini, karena kita tidak 


Young Husnudzon 101 


pernah tahu apa yang kita miliki hari ini masihkah ada untuk hari 
esok. 

Biasanya kita baru menyadari bahwa nikmat itu sebagai 
anugerah yang besar ketika nikmat sudah tiada. Bila rencana kita 
tidak menjadi seperti yang kita harapkan, ingat dan tersenyumlah 
karena dengan begitu maka akan ada keajaiban yang lebih besar 
daripada harapan kita yang sekarang. Allah memberikan sesuatu 
pada kita yang pantas untuk kita terima. Rezeki adalah kepantasan. 
Perbaiki diri, tetap busnudgon. Semangat usaha. Maka tanpa sadar 
anugerah itu sudah ada dalam diri kita. 

Sesungguhnya kebahagiaan berada dalam proses. Proses kita 
dalam menjalani hidup setiap hari menjadi baik, dan membaikkan 
lingkungan adalah kebahagiaan yang amat besar. Aku memilih 
bahagia dengan penuh rasa syukur kepada Allah Maha Pemberi 
segala sesuatu yang kita perlukan. 


#YukHusnudzon! 12 
Desainer Muda Dian Pelangi Merubah Wajah Muslimah 


Dian Pelangi resah setiap mendengar wanita pemakai jilbab 
atau hijab dicitrakan kuno, tua, dan kampungan. Tumbuh di 
keluarga kental tradisi Islam, ayah pengusaha garmen, dan ibu 
pemilik butik muslim, ia pun tertantang membuat perubahan. 
Mereka yang berbusana muslim juga bisa tetap tampil bergaya 
namun aurat tetap terjaga. 


102 Bung Faisal 
TI. 
u 


AU 


Dian Pelangi, inspirai hijabers muslimah muda 


Rancangannya tak hanya memikat muslimah tanah air, tapi 
juga manca negara. Bahkan, memikat konsumen yang tak 
mengenakan hijab. “Saya tertantang mencipta fashion muslim yang 
berbeda. Karena selama ini berbusana muslim itu dianggap nggak keren, 
kampungan,” kata pemilik nama Dian Wahyu Utami itu. 

Koleksi saya dilirik Kementrian Pariwisata untuk dibawa ke 
London, Inggris, April 2010, dalam acara Indonesia is Remarkable” 
di Harrods. Tapi, sebelumnya saya juga sempat diajak pameran 
oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan ke Abu Dhabi. 
Dan responsnya selalu positif. Rancangan Dian Pelangi sudah 
menjelajah ke beberapa wilayah Timur Tengah seperti Dubai, Abu 
Dhabi, Kaito, Jordania. Juga Malaysia, Singapura, Perth, 


Young Husnudzon 103 


Melbourne, London. Akhir tahun ini, insyaAllah ada muslim 
world exhibition di Paris. 

“Yang jelas, bahannya nggak boleh transparan, desainnya nggak boleh 
membentuk tubuh, auratnya barus tertutup rapat. Tidak mengundang 
perbatian orang dan nggak terlalu heboh,” tegas Dian Pelangi. Ia ingin 
menginspirasi seseorang untuk mengenakan busana rapat dan 
menggunakan hijab. Saya ingin bikin Adibusana Muslim, biar 
nantinya fashion muslim sejajar dengan fashion-fashion di Paris 
termasuk juga sejajar dengan Milan Fashion Week. 


Husnudzon Point : 

Saat pandangan masyarakat luas menganggap wanita 
menggunakn hijab itu tua dan kuno. Dari masalah tersebut, Ia 
justru bisa melihat peluang yang baik. Bahkan bukan hanya 
sebagai pengikut, Ia pencipta dan membuat #wand. Ia menarik 
wanita-wanita muslim yang tadinya tidak tertarik untuk berhijab. 
Menjadi suka memakai hijab. Hebatnya lagi, Ia bisa mengenalkan 


hijab muslimah di berbagai belahan dunia. Termasuk Eropa dan 
Amerika. #YukHusnudzon! 


104 Bung Faisal 


2. Yuk Husnudzon 


“Sungguh menakjubkan perilaku seorang mukmin. Semua keadaan adalah 
baik baginya. Jika memperoleh kesenangan dia bersyukur, dan yang 
demikian itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpa kesususahan, dia 
bersabar. Dan yang demikian itu adalah baik baginya.” 

(HR. Muslim & Ahmad) 


Setiap dari kita akan mempengaruhi atau dipengaruhi orang- 
orang yang kita temui, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal ini terjadi secara naluriah dalam pikiran bawah sadar 
yang terpancar melalui pikiran dan perasaan, serta bahasa tubuh 
kita. Orang di sekeliling kita dapat merasakan aura kita karena 
dipengaruhi oleh pikiran kita, juga sebaliknya. 

Orang lebih tergerak untuk membantu kita jika kita bersikap 
baik, dan mereka tidak menyukai dan menghindari siapapun yang 
bersikap negatif. Pikiran-pikiran, kata-kata, dan sikap negatif akan 
menghasilkan mood serta tindakan yang negatif dan tidak 
menyenangkan pula. Sehingga akan berujung pada kegagalan, 
frustrasi, dan kekecewaan. 

Dengan demikian, berpikir merupakan sebuah proses cara 
pandang seseorang terhadap suatu obyek, baik itu nyata ataupun 
tidak, yang kemudian menghasilkan penilaian apakah obyek itu 
positif atau negatif. Banyak hal tentunya yang dapat 
mempengaruhi hasil penilaian tersebut, antara lain yang bersifat 
internal seperti, suasana hati, pemahaman dan penafsiran suatu 
informasi yang tidak lengkap, dan peristiwa yang dialami 
seseorang dalam kehidupan yang mendorong adanya pergeseran 
cara pandang terhadap sesuatu atau orang lain. Yang bersifat 
eksternal antara lain faktor tingkat pendidikan, budaya, ekonomi, 
dan lain-lain 


Young Husnudzon 105 


busnudgon juga dapat diartikan cara berpikir secara terbuka dan 
melihat segala sesuatu dengan hikmah bagi pengalaman hidup. 
Sebaliknya, seorang su'udgon hanya merekam gambar kelam dari 
setiap kejadian atau keburukan pada seseorang. 

Kita takkan mendapati warna-warni kehidupan, karena cahaya 
ditangkap sebagai kegelapan. Untuk itulah, mengapa kita 
diarahkan untuk selalu melihat segala sesuatunya dengan 
prasangka baik (busnudgon). Apalagi jika menyadari, bahwa segala 
sesuatu di muka bumi ini berada dalam kendali Tuhan Yang 
Mahakuasa. 

Allah berfirman dalam OS. Yusuf ayat 87 : 

“Maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.” 

Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit 
telah diperuntukkan untuk kebaikan manusia, karena manusia 
telah dipilih untuk bertugas menjadi khalifah yang memakmurkan 
bumi. Oleh karena itu, jangan khawatir, ragu dan bersedih hati, 
karena rahmat Allah sangat luas. Allah selalu mendengar apa yang 
kita minta atas masalah apa yang kita hadapi sekarang. Sikap 
busnudgon inilah yang akan memberi dorongan kuat dalam diri 
untuk berkarya, berkreasi dan berprestasi. 

Tanpa motivasi yang kuat bahwa pertolongan Allah pasti akan 
turun, maka kita akan berakhir dengan kekecewaan dan kekalahan. 
Allah menjamin rahmat-Nya yang sangat luas. Kekuasaannya yang 
menghampar dalam segala ruang. Apapun bagi kita tidak mudah, 
bahkan amat sulit. Tetapi sangat mudah bagi Allah, “Kun ja ya 
kun.” Bagi Allah mudah saja memenangkan kaum minoritas 
terhadap kelompok mayoritas. Walau pada saat itu belum terjadi 
dan terasa sangat tidak mungkin dan masuk akal. “Berapa banyak 
kelompok minoritas (kecil) berhasil mengalahkan mayoritas ( besar) dengan 
kekuasaan Allah” ((9S. Al-Bagarah 249). 


106 Bung Faisal 


Dengan motivasi dan keyakinan yang kuat, Nabi Ya'gub yang 
sudah tua renta dan hilang penglihatan dipertemukan kembali 
dengan anaknya, Yusuf setelah berpisah sekian lama. Allah sudah 
memberikan wewenang pada diri kita, kebebasan untuk memilih 
antara kebaikan atau keburukan. “Maka Allah mengilhamkan kepada 
Jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (OS. As-Syams : 8)”. 

Karena itu, jika diterpa musibah atau keburukan, jangan 
tergesa-gesa menyalahkan Tuhan, orang lain atau keadaan. 
Seorang yang bersikap husnudgon akan diliputi dengan ketenangan. 
Kebaikan akan diterima sebagai anugrah yang patut disyukuri, 
bukan berkeluh-kesah tentang apa-apa yang tidak dipunyainya, 
musibah akan dihadapi sebagai cobaan yang membuatnya 
tertantang untuk menggapai hikmah (kebaikan) di balik itu. Untuk 
itu ia akan bersikap terbuka menerima saran dan ide orang lain. 
Karena dengan begitu, boleh jadi ada hal-hal baru yang akan 
membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Bahkan cobaan justru 
semakin membuatnya optimis dan yakin akan rahmat Tuhan. 

Perhatikan kehidupan Nabi Ya'gub. Dalam sebuah riwayat, 
Nabi Ya'gub memperoleh keistimewaan karena cobaan demi 
cobaan yang diderita telah membuatnya semakin berbaik sangka 
(busnudgon) kepada Tuhan (Tafsir Ibnu Katsir). Keluh kesahnya 
hanya ditumpahkan kepada Allah Swt, bukan kepada orang lain. 
“Ya'gub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku 
mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (9S. Yusuf 86). 

Sikap husnudgon akan melahirkan bahasa yang positif, baik 
tutur kata maupun bahasa tubuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah 
bersabda, optimisme (4/ fa'lu) tercermin pada tutur kata yang baik 
(a-kalimah al-hasanah). Kata-katanya bernadakan optimisme 
seperti, “Masalah ini pasti akan bisa selesai”, atau “Bangkrut ini 
memberikan pelajaran berbarga. Terima kasih banyak Ya Allah Engkau 
memberi pelajaran, sebingga terbindar pada kerugian yang jauh lebih besar.” 


Young Husnudzon 107 


- 

fa 

N 

ae) 

5 

Si 

w 

5 

5 Hi 

IS — 

3 Ka 

ta Lang 

— Mara 35 
pe d 


1D 


v 
CG 3 


Jangan mengeluh, isi kehidupan dengan kebaikan 
dan membaikkan lingkungan 


108 Bung Faisal 


Rasul pun, seperti dalam hadis, senang mendengar kata 
“sukses” (yaa najiih) jika akan melakukan sesuatu. Sudah barang 
tentu, ungkapan tersebut dibarengi dengan senyuman, berjalan 
dengan langkah tegap, dan anggukan berwibawa. Berbicaranya pun 
dengan intonasi yang bersahabat, antusias, dan “hidup” 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan 
dan kejahatan)” (9S.Al-Balad : 10). 


We are choice husnudzon! 


Young Husnudzon 109 


Daftar Pustaka 


Al-Albaniy, Syaikh Nashiruddin, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, 
Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007. 


Byrne, Rhonda, T'he Magic, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012. 
Byrne, Rhonda, T'he Secret, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010. 


Covey, Stephen R., 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif, Jakarta: 
Binarupa Aksara, 1994. 


Danarti, Dessy, Hadiah Terindah : 88 Kisah motivasi dan inspirasi bagi 
sukses hidup dan karir, Yogyakarta: Andi, 2007. 


Departemen Agama RI, Al-Ouran dan Terjemahnya, Bandung: 
Sygma Examedia, 2007. 


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988. 


DePorter, Bobbi (Penerj. Haris Priyatna), Ovantum Success : 8 Kunci 


meraih kesuksesan luar biasa di mana pun, kapan pun, dan siapa pun 
Anda, Bandung : Kaifa, 2007. 


Diredja, Tjahja Gunawan, Chairul Tandjung Si Anak Singkong, 
Jakarta: Kompas, 2012. 


Elpiky, Ibrahim, Terapi Berpikir Positif, Jakarta : Zaman, 2009. 


Al-Hagg, Abu al-Tayyib Muhammad Syams, Aunul Ma'bud Syarh 
Sunan Abi Dand, Juz VI, Cet. ke-3, Beirut: Darul Fikr, 1979. 


110 Bung Faisal 


Hill, Napoleon (penerj. Sugianto Yusuf), New Think and Grow Rich, 
Cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009. 


Kasali, Rhenald, Se/f Driving: Menjadi Driver Atau Passanger?, Cet. 
ke-6, Jakarta: Mizan, 2015. 


Katsir, Ibnu, Tafsir Ibuu Katsir, Jilid 1, Bogor : Pustaka Imam 
Syaf?I, 2003. 


Leading Tim (Penerj. Sigit Purwanto), Pocket Mentor : Memimpin 
Tim, Jakarta : Esensi, 2008. 


Mansur, Yusuf, Semua Bisa Jadi Pengusaha, Jakarta: Zikrul Hakim, 
2012. 


Maxwell, John C., 25 Ways To Win with People: Buatlah orang lain 
merasa sangat berharga, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007. 


Maxwell, John C., Berfikir Lain dari Yang Biasanya, Jakarta: Karisma 
Press, 2004. 


Al-Garadhawi, Yusuf (Penerj. Abdurrahman Ali Bauzir), Fatwa 
Oardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996. 


Sentanu, Erbe, Ouantum Ikhlas New Edition, Jakarta : Elex Media 
Komputindo, 2014. 


Shihab, M. Ouraish, Mewbumikan Al-Ouran, Fungsi dan Peran 
Wahyu dalam Kebiduapan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1993. 


Wardoyo, Sisca, Dahsyatnya Berpikir Positif, Yogyakarta :Monoka 
Books, 2010. 


Young Husnudzon 111 


Waruwu, Fidelis E., Membangun Budaya Berbasis Nilai : Panduan 
Pelatihan Bagi Trainer, Yogyakarta : Kanisius, 2014. 


Yuliawan, Teddi Prasetya, NLP : The art of enjoying life, Jakarta: 
Serambi, 2014. 


Internet 

www.detik.com 
www.faisalhilmi.com 
www.goedutravel.com 
www.id.wikipedia.org 
www.indonesiamendunia.com 
www.kompas.com 


www.positiveimpactcenter.com 


112 Bung Faisal 


Tentang Penulis 


Bung Faisal sangat hobi 
membaca, menulis, mengajar 
dan travelling. Pemuda 
kelahiran Cirebon 16 Januari 
1992 ini melalui beasiswa 
BidikMisi kuliah S1 jur. Tafsir 
Hadis, Fak. Ushuluddin, UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia 
sebelumnya nyantri di Buntet 
Pesantren — dan — Salafiyyah 
Darurrohmah (Sadpas 
TR Pesantren), Cirebon, Jawa Barat. 


Bung Faisal menjadi delegasi Indonesia 
di Seoul, Korea Selatan 


Kariernya diawali menjadi pembina Ikatan Remaja Masjid 
IRMA SMPN 1 Lemahabang Cirebon (2010). Pembina KIR SMK 
Salafiyyah Darurrobmah Cirebon (2011). Saat kuliah di Jakarta, sejak 
semester 1 Bung Faisal sudah bekerja. Awalnya menjadi wartawan, 
lalu pindah posisi menjadi admin web Majalah Muzakki (2010). 

Semangatnya untuk berdikari dan berbagi, Ia memberanikan 
diri untuk usaha walau modal tidak ada, tak menghalanginya. 
Tahun 2011 usaha jasa pembuatan web dengan brand SADAR 
MW. Tahun 2012 usaha kursus bahasa Arab & Inggris serta 
praktek di luar negeri, A// Bright English & Arabic Course. Saat 
memahami Ia sangat hobi travelling diimbangi pesatnya pasar 
travel & tour, membuka usaha Go Edu Travel (2013). 

Saat membangun passion dan mimpi-mimpi besarnya Bung 
Faisal sempat mengalami kebangkrutan dan hutang hampir 70 juta 
rupiah. Sebagai mahasiswa dan dari orangtua yang tidak berada, 


Young Husnudzon 113 


tentu itu bukanlah nilai yang kecil. Namun kegagalan yang terjadi 
tidak memotong semangatnya. Baginya ini dipandang sebagai 
ongkos belajar menjadi entrepeneur dan merupakan resiko bermimpi 
besar. Hal tersebut membuatnya banting stir bekerja sebagai 
Account Executive, lalu menjadi Assistante Direktur Majalah market 
(PT. Arka Media Group). 

Saat ini Ia memimpin group usaha pelatihan dan 
pengembangan diri Positive Impact Center 
(www.positiveimpactcenter.com). Mimpinya bukan hanya bisa 
melayani Indonesia namun dapat ekspansi melayani berbagai 
masyarakat belahan dunia. 


NO Tamu Osis 


Menjadi pembicara di Social Innovation Congress International, 
Manila, Philippines, 2014 


114 Bung Faisal 


Ia pula mendirikan dan memimpin gerakan Indonesia Mendunia 
(www.indonesiamendunia.com). Indonesia Mendunia adalah 
gerakan yang mengenalkan (promote) keindahan pariwisata, 
produk-jasa dan kearifan seni-budaya Indonesia pada dunia untuk 
mewujudkan bumi yang lebih baik. Mimpi besarnya Indonesia 
menjadi /eader bangsa-bangsa dunia dan berkontribusi besar pada 
dunia dalam berbagai aspek. Ia juga tercatat sebagai pengasuh di 
Sadpas Pesantren Cirebon. 

Semasa kuliah Bung Faisal sering mewakili kampus & 
Indonesia baik tingkat nasional dan internasional. Tingkat 
nasional, Ia termasuk 40 Pemuda Indonesia Pilihan dalam 
Interfaith Youth Forum, Palembang-Sumatera Selatan, 2012. UIN 
Jakarta Delegate dalam Sarasehan Bidik Misi PTAIN Nasional, di 
UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta 2013. 

Indonesia delegates dalam Asia-Pacific CHRIE Youth Conference 
di Universidade De Macau, Macau-SAR, China 2013. Presentatot 
mewakili Indonesia dalam Innovation Social Congress International di 
Univ. Della Salle, Manila - Philippines 2014. Tahun 2015, Ia 
menjadi delegasi Indonesia dalam 24t) Harvard World Model United 
Nations di Seoul, Korea Selatan. Pelatihan Perserikatan Bangsa- 
Bangsa (PBB) yang dihadiri 118 negara dari segala penjuru dunia. 

Bung Faisal pula meraih juara II Esai Terbaik tingkat 
Nasioanal yang menghantarkannya mejadi presentator dalam 
Konferensi Budaya Nasioanal, di Univ. Udayana Bali 2012. Ia 
pula meraih penghargaan Mahasiswa Berprestasi UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, bidang Pembicara Nasional & Internasional 2013 
yang dianugrahkan oleh Rektor Prof. Komaruddin Hidayat, MA. 


Young Husnudzon 115 


Bung Faisal mengisi pelatihan anak muda (youth development) 
di Puncak, Bogor, Jawa Barat 


la sangat menyukai dan terbuka untuk sharing dengan 
siapapun melalui email : faisalhilmi(a)ymail.com. Dapatkan update 
inspirasi pengembangan diri di www.facebook.com/ fasialhilmiab 
dan follow twitter : @faisalhilmiab. Tulisan dan inspirasinya juga 
dapat diakses di www.positiveimpactcenter.com dan web 
pribadinya www.FaisalHilmi.com. 


| Bung Faisal 


116 


"Alhamdulillah, setelah mengikuti training motivasi 
ini saya bisa lebih semangat lagi. Anti galau dan bisa 
lebih bijak dalam menghadapi persoal 
Serta lebih sayang lagi sama Mama dan 


r Ii swi SI 
"Motivasinya berhasil banget, menyentuh 
dan sangat membantu tuk berbagi ilmu, Serta 
dengan yang dibutuhkan siswa." 


“Agendanya sangat bermanfaat, memberikan 
semangat kepada para siswa untuk belajar lebih baik." 


Experiental Learning (Belajar dari pengalaman) 
Accelarated Learning (Percepatan belajar) 
Active Learning & Interactive Communication 
Spiritual Approach (Pendekatan Spiritual) 

Fun Learning 


Interactive Communication 
Inspiration 


PESANTREN OURAN ANAMFAL 


£ N 
| rm | “1 
pem am) Ju al Oya Ia ata 


Semua Bisa Wakaf 
Mulai Cuma Rp 100rb 


Beli Bakso Enak/Kuota Internet Cuma 1x, Malah Kurang 
dengan Wakaf bisa investasi amal yang menguntungkan dunia-akherat 


Pembangunan Asrama Putra-Putri 
Santri Penghafal Our'an Anamfal 


|.»Rp 100rb (kwitansi) 

2.51 Juta (kwitansi & sertifikat wakaf) 

3.25 Juta (kwitansi, sertifikat wakaf, dan 
sauvenir khas/buku tema Al-Our'an) 


“Dibutuhkan biaya RP 3.100.000.000 


4. 2100 Juta (kwitansi, sertifikat wakaf, sauvenir (Tiga, mi seratus juta rupiah) 


khas/buku tema Al-Our'an, dan kamar/ruang 
kelas an. Donatur/Orangtuanya) 

5. 11 Nama donatur/Muhsinin terbesar akan 
termuat dalam prasasti pesantren. 


ERA mpasi 


Info/Konfrim 0899 5625137 I wakaf.anamfalpesantren.com 


Ahlul @Gur'an.with Global Vision 


Salurkan Wakaf Terbaik 
untuk Asrama Putra-Putri Penghafal Gur'an: 
ESA BSI 780-101-780-0 


an. Yayasan Gur'an Dampak Positif Global (Anamfal) 
Info/Konfirmasi: 0899-5625-137 / 0853-5135-5201 


www.anamfalpesantren.com 


TRANSFER 


ZAKAT 


ZAKAT - INFAK - SEDEKAH - WAKAF 


AN. YAYASAN OURAN DAMPAK POSITIF GLOBAL 


780-101-780-0 MM 


Anamfal Care 


KONFIRMASI 


0899-5625-137 


www.anamfalcare.org 


A5 Continent AN 
N / 
Klik AL-GUR'AN - LANGUAGE - GLOBAL VISION : - 


, 
OPEN REGISTRATION ACADEMIC YEAR | semata ea 3 | 
2022-2023 M / 443-444 H KH. Die Ahsin Sakho Muhammad, MA 


Khodimul Ma'had 
Ust. Faisal Hilmi, MA 


TERSEDIA 
BEASISWA 
YATIM/DHUAFA - # 
— (GRATIS) — 
P3 


Pesantren Our'an Anamfal adalah lembaga pendidikan Islam berasrama (mukim) dengan program 
takhassus Al-Our'an. Lingkungan pesantren aktif komunikasi harian Arab & English. Dilengkapi program 
pengembangan diri (self development). Dalam naungan Yayasan Our'an Dampak Positif Global (Anamfal 
Foundation), SK. Kemenhumkam RI No. AHU-0016378.AH.01.12. Tahun 2017. 

Visi, Melahirkan generasi Ahlul Our'an bermanhaj Ahlu Sunnah wal Jama'ah, visi global, terampil, 
aktif berkarya, mampu memimpin bangsa dan dunia. Baik menjadi ulama, cendekiawan, atau pun 
profesional. Sistem yang diterapkan integrasi model pesantren salaf (klasik) dan khalaf (modern). 

Berikhtiar menjadi pesantren Indonesia pertama yang membuka cabang di luar negeri (111 Negara 5 
Benua). Harapannya, mimpi program ini dapat menjadi inspirasi kontribusi global dari masyarakat Indonesia 
khususnya dan warga dunia umumnya. Mendorong masyarakat (umat), mewujudkan Indonesia menjadi 
Leader of The World (memimpin peradaban dunia). 


Guru terdiri dari Ustadz & Ustadzah yang 
berkompeten & berpengalaman dalam A h | u 
mengajar Our'an & ilmu ke-Islaman n 

lainnya. Termasuk para Hafiz & Hafizoh. (@| uran 
Background dari berbagai pesantren with 
(Buntet/Tebu Ireng/ Al-Hikam /Munawwir ... 
Jetc) & universitas terkemuka baik dalam Global Vision 
& luar negeri (UIN/IO/Univ. Al-Azhar/ 0) AL-9UR' AN () LANGUAGE 
Univ. Oatar/DualArabi Kairo/ /ITUM/etc). 0 GLOB AL VISION 


1.Mampu membaca Al-Ouransecara 7, Menyebarkan rahmat lil alamin 
tartil (Oiroah) 
2. Dapat membaca indah (Tilawah) k Kensin. dengan keahki 
3. Menjadi Hafiz/Hafizoh (30 Juz) Apa SA el Sana 
4.Dapat menjelaskan kandungan dasar Khusus Ilmu Al-Guran 
isi Al-Our'an (Tafsir) 9. Aktif komunikasi Arab & English 
5.Tertanamnya keimanan kuat sebagai 10. Aktif berkarya 
Muslim berprinsip Ahlus Sunnah wal 11. Think big & global vision 


Jama'ah (berfikir besar dan N panti Atarmfal Pee sj pi Santi Anamtal Juara Le k 
junj chlaki i Tha : usabagoh Hifzil Our'an ( ) 5 Juz idato Tingkat Jabodetabek 
6. Menjunjung Akhlakul Karimah visi internasional). 6 Tingkat ASEAN Peringatan Hari Santri Nasional 


8. Penguasaan ilmu ke-Islaman secara 


Prinsip pembelajaran Privat Ngaji : Mudah, senang, & bermakna. 
Program untuk berbagai kalangan : Tingkat usia, pendidikan, & profesi. 
Cakupan: JABODETABEK, BANDUNG, & CIREBON RAYA (langsung). 
Via zoom, melayani Se-Indonesia & luar negeri (Pelajar/Pekerja). 
Baik yang belum pernah mengaji/Muallaf, pemula, dan menengah. 


. Rumah 
5 KEUNGGULAN BNO $$ Kantor 


1. Lembaga fokus Takhassus Our Lembaga/Instansi CALL CENTER WA 


2. Visi besar'& global untuk,kemajuan umat Nek 
" Majelis Taklim 


3. Kurikulum & Mgtod@'handal. Pa £ 0899- 5625- 137 


bng.anamfalpesantren.com 


4. Ter-Managemer'sJer-Evaluasi 
5. Sertifikat Lulusan P : 
Sekretariat @Pesantren Our'an Anamfal Jl. Prakasa 1 No. 243, Asem, Lemahabang, Cirebon I Tangsel I Bogor I Bandung 


YUK DAFTAR ea 
Orang Tua Asuh & “ 


Santri Beasiswa Yatim-Dhuafa 


Penghafal Al-Our'an : | masi 
(Mencakup Pesantren & Sekolah) - :. D9 


Sedekah/donasi mulai dari : 


50rb| 91 Tg 


/bulan | “ata 
1 


- ' 4 


5 
“Muhsinin/Donatur berhak bergabung “ 
Majelis Taklim Muhsinin Anarntal, 11 . “ Li 
guna meningkatkan ibadah & mengaji. | eat 
“Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba, DAFTAR WA 


selama hamba itu menolong orang lain." (HR. Muslim) 0899 5625137 


www.anamfalpesantren.com -  www.anamfakare.org 


Jam'iyyatul Ourra wal Huffazh 
Nahdlatul Ulama 


CILANI anis Auwl al 5S ya 


PESANTREN OUR AN ANAMFAL 


JB NT 


Ahlul Our'an with Global Vision 


www.anamfalpesantren.com 


s Merasa hidup gak berarti dan gak berguna lagi? 

Merasa hidup gini-gini saja gak ada perubahan? 

e Hidup sedih mulu, pengen bahagia? 

s Hidup pesimis dan hampa? 

e Sering berfikir negatif, padahal tahu itu gak buat kita sukses? 

« Rasanya gak jelas masa depan mau jadi apa? 

« Pengen maju tapi bingung apa yang harus dilakukan sekarang ini? 


Setiap pemuda sesungguhnya memiliki potensi besar. Tiap anak muda 
sebenarnya memiliki kemampuan mewujudkan hidup yang diimpikannya. 
Walau semiskin, senakal, dan seburuk apapun keadaannya sekarang 
tetap bisa dirubah. Selalu ada harapan dalam hidup. 


Faisal Hilmi dalam buku ini akan membuka cara pandang yang selama ini 
memenjarakan kita untuk membangun masa depan yang penuh kecemerlangan. 
Sekali kamu tahu caranya dan lihat langsung buktinya. Kamu akan ketagihan 
menerapkan husnudzon dalam masa muda yang penuh tantangan ini. 


Baca buku Young Husnudzon sekarang juga, dan lihatlah awal perubahan besar 
dalam hidupmu terbuka! 


“Young Husnudzon benar-benar buku yang menakjubkan. Cocok buat hadiah untuk 
teman-teman agar makin tumbuh dan maju." 
Prof. Masri Mansoer, MA, Dekan Fak. Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


"Dengan teknik penulisan yang cerdas tapi mudah dicerna, Bung Faisal memberikan 
deskripsi yang logical dan organized mengenai Why and How to be a Young 
Husnudzon." 

Hendy Setiono, Pengusaha muda, Presiden Direktur Kebab Turki Baba Rafi 


“Young Husnudzon, dari judulnya saja sudah sangat menarik, dan memang benar saat 
saya selesai membaca buku ini, hanya satu kalimat yang ingin saya ungkapkan, 
“I undoubtedlyagree”. Bung Faisal telah mampu menyajikan tulisan yang apik, sangat 
memotivasi dan sarat akan makna." 
Kusdiana Lusi Kartikasari, Presentator of Asia Pacific CHRIE (ApacCHRIE) Youth 


Conference 2013 at Macau University, China 


impact center 


